





http://an-nawawi.blogspot.com 


HIMPUNAN DOA-DOA 
DARIPADA HADIS 


(BERDOALAH MENURUT SARANAN RASULULLAH adeng dis Al cha) 


-KITAB / RISALAH ASAL: HISNUL MUSLIM- 


alu Jiwa 
Oleh: as-Syeikh Sa'ed Ibn Wahaf al-Qathani 


Versi PDF (Acrobat File) - Edisi Online oleh: 


http://an-nawawi.blogspot.com 











http://an-nawawi.blogspot.com 

















MUKA 
KANDUNGAN SURAT 

KEUTAMAAN, PRIORITV, DAN KAEDAH BERDZIKIR 6 
1- BACAAN KETIKA BANGUN DARI TIDUR 9 
2- DOA KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN 11 
3- DOA KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN BARU 11 
4- DOA BAGI ORANG YANG MENGENAKAN PAKAIAN BARU 11 
5- BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN 11 
6- DOA MASUK TANDAS 12 
7- DOA KELUAR DARI TANDAS 12 
8- BACAAN SEBELUM WUDHU 12 
9- BACAAN SETELAH WUDHU 12 
10- BACAAN KETIKA KELUAR DARI RUMAH 13 
11- BACAAN APABILA MASUK RUMAH 13 
12- DOA PERGI KE MASJID 13 
13- DOA MASUK MASJID 14 
14- DOA KELUAR DARI MASJID 15 
15- BACAAN KETIKA MENDENGARKAN ADZAN 15 
16- DOA ISTIFTAH 16 
17- DOA RUKU' 19 
18- DOA BANGUN DARI RUKU' 19 
19- DOA SUJUD 20 
20- DOA DUDUK ANTARA DUA SUJUD 21 
21- DOA SUJUD TILAWAH 22 
22- TASYAHUD 23 
23- MEMBACA SALAWAT NABI n SETELAH TASYAHUD 23 
24- DOA SETELAH TASYAHUD AKHIR SEBELUM SALAM 24 
25- BACAAN SETELAH SALAM 27 
26- DOA SHALAT ISTIKHARAH 29 
27- BACAAN DI WAKTU PAGI DAN PETANG 30 
28- BACAAN SEBELUM TIDUR 37 
29- DOA APABILA MEMBALIKKAN TUBUH KETIKA TIDUR MALAM 40 
30- DOA APABILA MERASA TAKUT DAN KESEPIAN KETIKA TIDUR 40 
31- APA YANG DIPERBUAT ORANG YANG BERMIMPI 41 
32- DOA QUNUT WITIR 41 
33- BACAAN SETELAH SALAM SHALAT WITIR 42 
34- DOA PENAWAR HATI VANG DUKA 43 
35- DOA UNTUK KESEDIHAN VANG MENDALAM 43 
36- DOA BERTEMU DENGAN MUSUH DAN PENGUASA 44 
37- DOA ORANG VANG TAKUT KEZHALIMAN PENGUASA 45 
38- DOA TERHADAP MUSUH 46 
39- DOA APABILA TAKUT KEPADA SUATU KAUM 46 
40- BACAAN BAGI ORANG VANG RAGU DALAM BERIMAN 46 
41- DOA AGAR BOLEH MEMBAYAR HUTANG 47 
42- DOA MENGHILANGKAN GANGGUAN SYAITAN DALAM SHALAT 

ATAU MEMBACA AL-QUR'AN 47 

















http://an-nawawi.blogspot.com 


43- DOA ORANG VANG MENGALAMI KESULITAN 

44- APA VANG PERLU DILAKUKAN BAGI ORANG VANG BERDOSA 
45- DOA UNTUK MENGUSIR SYAITAN 

46- APABILA TERTIMPA SESUATU YANG TIDAK DISENANGI 


47- UCAPAN SELAMAT BAGI ORANG YANG DIKARUNIAI ANAK DAN 
BALASANNYA 


48- DOA PERLINDUNGAN KEPADA ANAK 
49- DOA APABILA BERKUNJUNG KEPADA ORANG YANG SAKIT 
50- KEUTAMAAN BERKUNJUNG KEPADA ORANG SAKIT 


51- DOA ORANG SAKIT YANG TIDAK ADA LAGI HARAPAN UNTUK 
HIDUP TERUS 


52- MENGAJARI ORANG YANG AKAN MENINGGAL DUNIA 
53- DOA ORANG YANG TERTIMPA MUSIBAH 

54- DOA KETIKA MEMEJAMKAN MATA MAYAT 

55- DOA DALAM SHALAT JENAZAH 

56- DOA UNTUK MAYAT ANAK KECIL 

57- DOA UNTUK BELASUNGKAWA 

58- BACAAN KETIKA MEMASUKKAN MAYAT KE LIANG KUBUR 
59- DOA SETELAH MAYAT DIMAKAMKAN 

60- DOA ZIARAH KUBUR 

61- DOA APABILA ADA ANGIN RIBUT 

62- DOA KETIKA ADA HALILINTAR 

63- DOA UNTUK MINTA HUJAN 

64- DOA APABILA HUJAN TURUN 

65- BACAAN SETELAH HUJAN TURUN 

66- DOA AGAR HUJAN BERHENTI 

67- DOA MELIHAT BULAN TANGGAL SATU 

68- DOA KETIKA BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA 
69- DOA SEBELUM MAKAN 

70- DOA SETELAH MAKAN 

71- DOA TAMU KEPADA ORANG YANG MENGHIDANGKAN MAKANAN 
72- BERDOA UNTUK ORANG YANG MEMBERI MINUMAN 

73- DOA APABILA BERBUKA DI RUMAH ORANG 

74- DOA ORANG YANG BERPUASA APABILA DIAJAK MAKAN 
75- UCAPAN ORANG YANG PUASA BILA DICACI MAKI 

76- DOA APABILA MELIHAT PERMULAAN BUAH 

77- DOA KETIKA BERSIN 


78- BACAAN APABILA ORANG KAFIR BERSIN KEMUDIAN MEMUJI 
ALLAH 


79- DOA KEPADA PENGANTIN 

80- DOA PENGANTIN KEPADA DIRINYA 

81- DOA SEBELUM BERSETUBUH 

82- DOA KETIKA MARAH 

83- DOA APABILA MELIHAT ORANG YANG MENGALAMI UJIAN 
84- BACAAN DALAM MAJLIS 


47 
48 
48 


48 


49 


49 
49 


50 


50 














http://an-nawawi.blogspot.com 


85- PELEBUR DOSA MAJLIS 

86- DOA KEPADA ORANG VANG BERKATA: GHAFARALLAAHU LAKA 
87- DOA UNTUK ORANG VANG BERBUAT KEBAIKAN PADAMU 

88- CARA MENVELAMATKAN DIRI DARI DAJAL 


89- DOA KEPADA ORANG BERKATA: AKU SENANG KEPADAMU 
KERANA ALLAH 


90- DOA KEPADA ORANG VANG MENAWARKAN HARTANVA 
UNTUKMU 


91- DOA UNTUK ORANG YANG MEMINJAMI KETIKA MEMBAYAR 
UTANG 


92- DOA AGAR TERHINDAR DARI SYIRIK 


93- DOA UNTUK ORANG YANG MENGATAKAN: BAARAKALLAHU 
FIIKA 


94- DOA MENOLAK FIRASAT BURUK / SIAL 

95- DOA NAIK KENDERAAN 

96- DOA BEPERGIAN 

97- DOA MASUK DESA ATAU KOTA 

98- DOA MASUK PASAR 

99- DOA APABILA BINATANG KENDARAAN TERGELINCIR 
100- DOA MUSAFIR KEPADA ORANG YANG DITINGGALKAN 
101- DOA ORANG MUKIM KEPADA MUSAFIR 

102- TAKBIR DAN TASBIH DALAM PERJALANAN 

103- DOA MUSAFIR KETIKA MENJELANG SUBUH 


104- DOA APABILA MENDIAMI SUATU TEMPAT, BAIK DALAM 
BEPERGIAN ATAU TIDAK 


105- DOA APABILA PULANG DARI BEPERGIAN 


106- BACAAN APABILA ADA SESUATU YANG MENYENANGKAN ATAU 
MENYUSAHKAN 


107- KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT 
108- MENYEBARKAN SALAM 
109- APABILA ORANG KAFIR MENGUCAPKAN SALAM 


110- PETUNJUK KETIKA MENDENGAR KOKOK AYAM ATAU 
RINGKIKAN KELEDAI 


111- PETUNJUK APABILA MENDENGAR ANJING MENGGONGGONG 
112- MENDOAKAN KEPADA ORANG YANG ANDA CACI 

113- APABILA MEMUJI TEMANNYA 

114- BACAAN BILA DIPUJI ORANG 

115- BACAAN TALBIYAH 

116- BERTAKBIR PADA SETIAP DATANG KE RUKUN ASWAD 


62 
62 
62 


62 


63 


63 


63 


63 


67 


68 


68 


68 
69 


70 


70 


71 
71 
71 
72 
72 
72 














http://an-nawawi.blogspot.com 


117- DOA ANTARA RUKUN VAMANI DAN HAJAR ASWAD 
118- BACAAN KETIKA DI ATAS BUKIT SHAFA DAN MARWAH 
119- DOA PADA HARI ARAFAH 

120- KETIKA DI MASV'ARIL HARAM 

121- BERTAKBIR PADA SETIAP MELEMPAR JUMRAH 

122- BACAAN KETIKA KAGUM TERHADAP SESUATU 


123- YANG DILAKUKAN APABILA ADA SESUATU YANG 
MENGGEMBIRAKAN 


124- BACAAN DAN PERBUATAN APABILA MERASA SAKIT PADA 
SUATU ANGGOTA BADAN 


125- APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGAN MATANYA 
126- BACAAN KETIKA TAKUT 

127- BACAAN KETIKA MENYEMBELIH KURBAN 

128- BACAAN UNTUK MENOLAK GANGGUAN SYAITAN 

129- ISTIGFAR DAN TAUBAT 

130- KEUTAMAAN TASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR 
131- BAGAIMANA CARA NABI S.A.W MEMBACA TASBIH 

132- BEBERAPA ADAB DAN KEBAIKAN 


72 
73 
73 
73 
74 


74 


75 


75 


75 
75 
75 


76 
78 
81 
81 














http://an-nawawi.blogspot.com 


HIMPUNAN DOA-DOA DARIPADA HADIS 
KEUTAMAAN, PRIORITV, DAN KAEDAH BERDZIKIR / BERDOA 
Allah Ta'ala berfirman: 


“Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan 
memberikan rahmat dan peng-ampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, serta 
jangan ingkar (pada nikmat-Ku)”. (Al-Bagarah, 2: 152). 


“Hai, orang-orang yang beriman, berdzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan 
menyebut nama-Nya)”. (Al-Ahzaab, 33: 42). 


“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah me- 
nyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung”. (Al-Ahzaab, 33: 
35). 


“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa 
takut (pada siksaanNya), serta tidak mengeraskan suara, di pagi dan petang hari. 
Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”. (Al-A'raaf, 7: 205). 


Rasulullah adeng dis dl Le bersabda: 


Al Jia o E 9 35 420 SI gid J) 
.(( 241 


Perumpamaan orang yang ingat akan Rabbnya dengan orang yang tidak ingat 
Rabbnya laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. (HR. Al-Bukhari dalam 
Fathul Bari 11/208. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafazh sebagai berikut: 

(ANG Gadi fila A a FL 9 Ga ca 455 A) ĠU Si duai Jia) 
Penan rumah yang digunakan untuk dzikir kepada Allah dengan rumah 
yang tidak digunakan untuk dzikir, laksana orang hidup dengan yang mati”. (Shahih 
Muslim 1/539).) 


Was ig caSSala sat dis ÚS) pala JA (Sal Y D) 
HA) Gg AN GU Ġa ASI JB meta À 
94 2239 asi Iga eta AS gas Taat g 


ate 


.(( 235 À E) IA Gah Ia NG 


“Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu 
(Allah), dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infaq emas atau 
perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu 
memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?” Para sahabat yang hadir 
berkata: “Mau (wahai Rasulullah)!” Beliau bersabda: “Dzi-kir kepada Allah Yang 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Maha Tinggi”. (HR. At-Tirmidzi 5/459, Ibnu Majah 2/1245. Lihat pula Shahih Tirmidzi 
3/139 dan Shahih Ibnu Majah 2/316.) 


Rasulullah adeng die Q ha bersabda: 


II data Up ea GAS Oa Se ie Uh) s Aai il S 
Oa sedi ARA À A Ë i 

għ la spia J Sa A a i 
AJ Da á EA A jA IKa 8103 431) Qu Ijuk 


x° < ° 


(A AS AA PA A ol del 


Allah Ta'ala berfirman: Aku sesuai de-ngan persangkaan hambaKu kepadaKu, Aku 
bersamanya (dengan ilmu dan rahmat) bila dia ingat Aku. Jika dia meng-ingatKu 
dalam dirinya, Aku mengingat-nya dalam diriKu. Jika dia menyebut namaKu dalam 
suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari 
mereka. Bila dia mende-kat kepadaKu sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. 
Jika dia mendekat kepadaKu sehasta, Aku mendekat ke-padanya sedepa. Jika dia 
datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan 
berjalan cepat”. (HR. Al-Bukhari 8/171 dan Muslim 4/2061. Lafazh hadits ini riwayat 
Al-Bukhari.) 


Ga A a yg C għal 
a GAG le SA a BL Ola Sg 
i ha na Salad Jia Y)) Ji A Eii ge daa 

(Al 


Dari Abdullah bin Busr r.a., dia berkata: Bahawa ada seorang lelaki berkata: 'Wahai, 
Rasulullah! Sesungguhnya syari'at Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu, 
beritahulah aku sesuatu buat pegangan”. Beliau bersabda: “Tidak hentinya lidahmu 
basah karena dzikir kepada Allah (lidahmu selalu mengucapkannya).” (HR. At- 
Tirmidzi 5/458, Ibnu Majah 2/1246, lihat pula dalam Shahih At-Tirmidzi 3/139 dan 
Shahih Ibnu Majah 2/317.) 


Rasulullah ay 4e àl ¿Le bersabda: 














http://an-nawawi.blogspot.com 


jika kaang nk A i ati LA) 
LA à a call ON a qad 1398) 9 ada 
(SA ang ia 


“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Gur'an, akan mendapatkan satu 
kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak 
berkata: Alif laam miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan 
mim satu huruf.” (HR. At-Tirmidzi 5/175. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 3/9 dan 
Shahih Jaami'ush Shaghiir 5/340.) 


Ë. e ` 


Ad TS JO A AN Gia) AE en AAS UE 
AO ig ag MN) JB AKAN gå Cais 
È vas OA Aa Ab Git J s| Cab 
Jà ` Ua (( fan; dalah Yg ail 


Ga Ċel TAL Sia Sarat GA Sal gan IBI) 
(a dd JA Sa a YA Yg pw 


mo. 


AI Da RIAS ag Ia aj y a), S 


Dari Uqbah bin Amir r.a., dia berkata: "Rasulullah keluar, sedang kami di serambi 
masjid (Madinah). Lalu beliau bersabda: "Siapakah di antara kamu yang senang 
berangkat pagi pada tiap hari ke Buthhan atau Al-Aqiq, lalu kem-bali dengan 
membawa dua unta yang besar punuknya, tanpa mengerjakan dosa atau memutus 
sanak?” Kami (yang hadir) berkata: "Ya kami senang, wahai Rasulullah!” Lalu beliau 
bersab-da: "Apakah seseorang di antara kamu tidak berangkat pagi ke masjid, lalu 
me-mahami atau membaca dua ayat Al-Qur'an, hal itu lebih baik baginya dari-pada 
dua unta. Dan (bila memahami atau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada 
memperoleh tiga (unta). Dan (bila memahami atau mengajar) empat ayat akan lebih 
baik baginya daripada memperoleh empat (unta), dan demikian dari seluruh 
bilangan unta.” (HR. Muslim 1/553) 


Rasulullah as dis ùl ba bersabda: 


rr- o - 


AN) ya dale Cus 4 FN AT al Kaka ah Ga) 
AN) (ya Ade dis 4 an E aan taha (yas 
(ĠA 














http://an-nawawi.blogspot.com 


'Barangsiapa vang duduk di suatu tempat, lalu tidak berdzikir kepada Allah di 
dalamnva, pastilah dia mendapatkan hukuman dari Allah dan barangsiapa vang 
berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berdzikir kepada Allah, pastilah 
mendapatkan hukuman dari Allah.” (HR. Abu Dawud 4/264: Shahihul Jaami' 5/342.) 


ci Ilang Aly Aa a a balan agi Gala La) 
à Sa II pLi A Si agal GU F) agii 


(H 


“Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak 
membaca shalawat kepada Nabi-Nya, pastilah ia menjadi kekurangan dan 
penyesalan mereka, maka jika Allah menghendaki akan menyiksa mereka dan jika 
menghendaki mengampuni mereka.” (Shahih At-Tirmidzi 3/140.) 

° Ao Á ° 


YAB ai ISL I daa Ya O 94 982 san a) 
(bra at] UKG Jian Ada Alan Maba 


“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mereka tidak berdzikir ke-pada 
Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan hal itu 
menjadi penyesalan mereka (di hari Kiamat).” (HR. Abu Dawud 4/264, Ahmad 2/389 
dan Shahihul Jami' 5/176.) 


1- BACAAN KETIKA BANGUN DARI TIDUR 
(EAN Ay j La Say Ulas (cal) AMI Seal) 


“Segala puji bagi Allah, yang membangunkan kami setelah ditidurkanNya dan 
kepadaNya kami dibangitkan.” (HR. Al-Bukhari dalam Fathul Baari 11/113, Muslim 
4/2083.) 


Sam) Aly Akal A3 cd ala ai Y sam ADI I) AJI 9)) 

Yg Ai Sang cad Clara DË peri JE lE AG 

l Al S) EA Iy Jaa Yg l a Dg cal SI a 
A Ga 


‘Tiada Tuhan yang haq selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya 
kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang haq selain Allah, Allah Maha Besar, tiada 
daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Agung’. ‘Wahai, Tuhanku! Ampunilah dosaku’. (Barangsiapa mengucapkan demikian 
itu, maka dia diampuni. Apabila dia berdoa, akan dikabulkan. Lalu apabila dia berdiri 
dan berwudhu, kemudian melakukan shalat, maka shalatnya diterima (oleh Allah). 
HR. Imam Al-Bukhari dalam Fathul Baari 3/39, begitu juga imam hadits yang lain. 
Dan lafazh hadits tersebut menurut riwayat Ibnu Majah 2/335.) 


ag aE I aa A a aa) AM IAI) 
(CSS A3 


“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan 
mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berdzikir kepadaNya." 
(HR. At-Tirmidzi 5/473 dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/144.) 


Ja ANA KAI Sega GB UI 
MY! AN SS a 


(Surah Ali Imran bermula dari ayat 190 - 200) 


'Sesungguhnva dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinva malam dan 
siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang vang berakal. (Vaitu) orang-orang 
vang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka 
memikirkan tentang pencip-taan langit dan bumi (serava berkata): 'Va, Tuhan kamil 
Tidaklah Engkau men-ciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa Neraka. Va Rabb kami, sesung-guhnva barangsiapa vang 
Engkau masukkan ke dalam Neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan 
tidak ada bagi orang-orang vang zhalim seorang penolongpun. Va Rabb kami, 
sesungguhnya kami mendengar (seru-an) yang menyeru kepada iman, (yaitu): 
"Berimanlah kamu kepada Rabbmu"; maka kamipun beriman. Ya Rabb kami, 
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan- 
kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb 
kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan 
rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari Kiamat. 
Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji". Maka Rabb mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan 
amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, 
(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang 
yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, 
yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan 
mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam Surga yang mengalir sungai- 
sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisiNya pahala yang 
baik". Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir ber- 
gerak di dalam negeri. Itu hanyalah ke-senangan sementara, kemudian tempat 
tinggal mereka ialah Jahannam; dan Ja-hannam itu adalah tempat yang sebu-ruk- 
buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Rabbnya, bagi mereka 
Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya 
sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah 
lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan se-sungguhnya di antara ahli kitab 














http://an-nawawi.blogspot.com 


ada orang vang beriman kepada Allah dan kepada apa vang diturunkan kepada 
kamu dan vang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada 
Allah dan mereka tidak menukarkan avat-avat Allah dengan harga vang sedikit. 
Mereka memperoleh paha-la di sisi Rabbnva. Sesungguhnva Allah amat cepat 
perhitungan-Nva. Hai orang-orang vang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan. tetap-lah bersiap siaga (di perbatasan negeri-mu) dan 
bertaqwalah kepada Allah supava kamu beruntung'. (Ali 'Imran, 3: 190-200). (HR 
Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari 8/237 dan Muslim 1/530) 


2-DOA KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN 


ji (4 448778 (=>) | ¿US Sa < Ali Santi 


mi ġà 


SAS ia Jaa 


“Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki 
daripadaNya tanpa daya dan kekuatan dariku.” (HR. Seluruh penyusun kitab Sunan, 
kecuali An-Nasai, lihat kitab Irwa'ul Ghalil 7/47) 


3-DOA KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN BARU 


La JA ori ya Bill ca dai gan Cai) Saad) A Agil 


AA pam ai ANA Kas 


Wa Allah, hanya milikMu segala puji, Engkaulah yang memberi pakaian ini 
kepadaku. Aku mohon kepadaMu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang 
ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan kejahatan 
yang ia diciptakan kare-nanya”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Baghawi dan lihat 
Mukhtashar Svamaailit Tirmidzi, oleh Al-Albani, halaman 47) 


Ta Fr 


4-DOA BAGI ORANG VANG MENGENAKAN PAKATAN BARU 
ca su 2 aha 2- ° á 
bs AN) Halang A 


Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah Ta'ala memberikan gantinya kepadamu. 
(HR. Abu Daud 4/41 dan lihat pula Shahih Abi Dawud, 2/760.) 


Zo 1 ° 22. z o° - o 4 - z0 z o 
“ Lal “ 

Jaga ia g dosa Gie g duda Odi 
'Berpakaianlah vang baru, hiduplah dengan terpuji dan matilah dalam kea-daan 
svahid'. (HR. Ibnu Majah 2/1178, Al-Baghawi 12/41 dan lihat Shahih Ibnu Majah 
2/275.) 


5-BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN 














http://an-nawawi.blogspot.com 


y ° 
AW) l 
Dengan nama Allah (aku meletakkan baju). (HR. At-Tirmidzi 2/505 dan Imam vang 


lain. Lihat Irwa'ul Ghalil, 49 dan Shahihul Jami' 3/203) 


6-DOA MASUK TANDAS 


SAN CAN Ya da Sg A) Ag Jad) al 


“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari godaan 
syaitan laki-laki dan perem-puan”. (HR. Al-Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Sedang 
tambahan bismillaah pada permulaan hadits, menurut riwayat Said bin Manshur. 
Lihat Fathul Baari 1/244.) 


7-DOA KELUAR DARI TANDAS 
S3 iċ 


“Aku minta ampun kepadaMu”. (HR. Seluruh penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai 
vang meriwavatkan dalam 'Amalul Vaumi wal Lailah, lihat Takhrij Zaadul Ma'aad 
2/387) 


8- BACAAN SEBELUM WUDHU 


` ° 
JAN | P 
“Dengan nama Allah (aku berwudhu). (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. 
Lihat Irwa'ul Ghalil 1/122.) 


9- BACAAN SETELAH WUDHU 
[lama O) 3221, 41 Sl pk Y pang ani 9) 4-4 9 Í| 32221 


Ad gang one 


“Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang hag kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada 
sekutu bagiNya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya”. 
(HR. Muslim 1/209) 


Cm batal! Ga ilaa Coal gal ja (ARA ag 


“Wa Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku 
termasuk orang-orang (yang senang) bersuci”. (HR. At-Tirmidzi 1/78, dan lihat 
Shahih At-Tirmidzi 1/18.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


iiu eii S a | 7 OÍ 3221 aay agi dia 
e O P 


“Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadaMu. Aku bersaksi, bahwa tiada 
Tuhan yang haq selain Eng-kau, aku minta ampun dan bertaubat kepadaMu”. (HR. 
An-Nasai dalam 'Amalul Vaumi wal Lailah, halaman 173 dan lihat Irwa'ul Ghalil, 
1/135 dan 2/94.) 


10- BACAAN KETIKA KELUAR DARI RUMAH 


„ŠL ŞI $ 85995 Uga Yg AN d DA A a 


“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepadaNya, dan tiada daya dan 
upaya kecuali karena pertolongan Allah”. (HR. Abu Dawud 4/325, At-Tirmidzi 5/490, 
dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/151) 


Gd da ba are | ta Igo A 
A KA FTP cabai 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, jangan sampai aku sesat atau 
disesatkan (syaitan atau orang yang berwatak syaitan), berbuat kesalahan atau 
disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi”. (HR. 
Seluruh penyusun kitab Sunan, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/152 dan Shahih Ibnu 
Majah 2/336.) 


11- BACAAN APABILA MASUK RUMAH 


iá Á 


6 Wa a -18 
ABI a 2 


'Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami keluar 
(darinva) dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal'. Kemudian mengucapkan 
salam kepada keluarga-nva. (HR. Abu Dawud 4/325,dan Al-'Allamah Ibnu Baaz 
berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhvar, no. 28. Dalam 
Kitab Shahih: “Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu berdzikir kepada Allah 
ketika masuk rumah dan makan, syaitan berkata (kepada teman-temannya), 'Tiada 
tempat tinggal dan makanan bagi kalian (malam ini)'.” Muslim, no. 2018.) 


12- DOA PERGI KE MASJID 














http://an-nawawi.blogspot.com 


o ° z o a Zo Š ° wr o a z0 4 o o op- O @ x & 
Heni (AI Sai Gila A3 No AB a agi 
o a kO “ | ai aa jA. fe, A05 0 z f ea 
A KAI TUH AA AI IIS GM (A3 IN 
o - °. - Zo £ ° Zuma A sit, SOME > ° Z Z Z o 
abal (ag IH daki GE NIH AI KS lgi 
o ° pa? $- z0 4 Q4 ° * o,- o ,— #0 40 aga da 7 Z ° 
big Ig bi A dg dg A ag ui 
Zo À ° 29-90 ,— Zo £ ° Op- O0 ,— z0 4 o o Ya” - Fo. 
Jogi akal; IH ad Jal Ng daken 405: 

o o o a z0 4 o -2 2 0O & Op Oo ,— Zo 4 ° s ° m3 g 
GAN Gdg MH ee A ag I Hasi ag 
o -a o a- Zo ° ° “y, ° e- Zo £ ° roa Z ° š 
Sa 3 NIH GP A NIH GAN GA NIH 
° * 504 ° ow o a 5-0 í ° Op- O m3 g Z ° š 
Bg GB Ai JAN ak) ss 
Ga aar la Ga An o à 
[2 ASI Ha Ps | A 
° 4 - f 0 4 o o Fr 
JAHE DHO SAS] 

“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, 
cahaya di penglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di 
sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari 
belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, per-besarlah cahaya untukku, 
agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untuk-ku, dan jadikanlah aku sebagai 
cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, 
cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di 
kulitku” (Hal ini semuanya disebutkan dalam Al-Bukhari 11/116 no.6316, dan Muslim 
1/526, 529, 530, no. 763) (Ya Allah, ciptakan-lah cahaya untukku dalam kuburku ... 
dan cahaya dalam tulangku") (HR. At-Tirmidzi no.3419, 5/483), f'Tam-bahkanlah 
cahaya untukku, tambahkan-lah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku”) 
(HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, no. 695, hal.258. Al-Albani menyatakan 
isnadnya shahih, dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad, no. 536), (“dan karuniakan-lah 
bagiku cahaya di atas cahaya”) (Disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dengan 
menisbatkannya kepada Ibnu Abi 'Ashim dalam kitab Ad-Du'a. Lihat Fathul Bari 


11/118. Katanya: “Dari berbagai macam riwayat, maka terkumpullah sebanyak dua 
puluh lima pekerti”) 


13- DOA MASUK MASJID 


Ca padl aalay ¿22 A) 4452523 a A ei 
AE aNg a A a asa Al SU 
Setia) Gil gal (ABI A a Sg 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajahNya Yang Mulia dan 
kekuasaanNya yang abadi, dari syaitan yang terkutuk. (HR. Abu Dawud, lihat Shahih 
Al-Jami' no.4591.) Dengan nama Allah dan semoga shalawat (HR. Ibnu As-Sunni 
no.88, dinyatakan Al-Albani “hasan”.) dan salam tercurahkan kepada Rasulullah (HR. 
Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami' 1/528.) Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatMu 
untukku.” (HR. Muslim 1/494. Dalam Sunan Ibnu Majah, dari hadits Fathimah x 
“Allahummagh fir li dzunubi waftahli abwaba rahmatik”, Al-Albani menshahihkannya 
karena beberapa shahid. Lihat Shahih Ibnu Majah 1/128-129.) 


14- DOA KELUAR DARI MASJID 
Al pl cl Sig ¿le aS) . A) akan 
Jaan JIN (laad) (ya | kana) agil] ALA ALZÀ ya itul 


'Dengan nama Allah, semoga sha-lawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah. 
Va Allah, sesungguhnva aku minta kepadaMu dari karuniaMu. Va Allah, peliharalah 
aku dari godaan svaitan vang terkutuk'. (Tambahan: Allaahumma'shimni minasv 
syai-thaanir rajim, adalah riwayat Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah 129.) 


15- BACAAN KETIKA MENDENGARKAN ADZAN 
“Seseorang yang mendengarkan adzan, hendaklah mengucapkan seba-gaimana 


yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam kalimat: Hayya 'alash shalaah dan 
Hayya 'alal falaah. Maka mengucapkan: (HR. Al-Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288.) 


assi FI 898 V3 Jaa $) 
oi pily i 21 21 da 9 sang A01 9) AJ) Y oi aga Ul) 


2 z A io- Zø- A 


Y gy Samang di AL Cia) Al gan yg DE Ima 
.(( NG, 


“Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagiNya dan sesung-guhnya Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Aku rela 
Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama (yang benar). 
(Dibaca setelah muadzin membaca syahadat). (HR. Ibnu Khuzaimah 1/220.) 


Membaca shalawat kepada Nabi sesudah adzan. (HR. Muslim 1/288) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


aj Aail Sa a Sa oi Ca ngli) 
SAH (gan Lalin ASN All `. r ~ KA 
(Phd ABS S ety cats 


“Ya Allah, Tuhan Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) 
yang didirikan. Berilah Al-Wasilah (derajat di Surga, yang tidak akan diberikan selain 
kepada Nabi ay de dl he) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan beliau 
sehingga boleh menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. 
Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji”. (HR. Al-Bukhari 1/152. Untuk kalimat: 
Innaka laatukhliful mii'aad, menurut riwayat Al-Baihaqi 1/410, Al-Allamah Abdul Aziz 
bin Baaz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, hal. 38.) 


Berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah, sebab doa pada waktu itu 
dikabulkan. (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Lihat Irwa'ul Ghalil 1/262) 


16- DOA ISTIFTAH 


gji o Gie ÚS UU ag A IPG agi 

C M AN DS A ja AA a cun HAN 

A ii: CA a agi) c ana) CJA yai 
AANG sg 


“Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau 
menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan- 
kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku 
dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es”. (HR. Al-Bukhari 1/181 dan 
Muslim 1/419.) 


- 2 ż ra -42 o > - ° z - 02 
Yg edan ag in D ia, tii sia 
s s - 
- A ° - 
5 

d $ adl 
Maha Suci Engkau ya Allah, aku memujiMu, Maha Berkah akan nama-Mu, Maha 
Tinggi kekayaan dan kebe-saranMu, tiada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. 


(HR. Empat penyusun kitab Sunan, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 1/77 dan Shahih 
Ibnu Majah 1/135.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Ul bag Wii GA IG Cl gladi ħħ san HI AG 
sg Gag 1 Sig ¿Sua O) sa Uya 
aya Wg r yaf Kg Al i yi S Gala) ci Al 
Dan ca) YANG ALA CSI af ai 


o Ao 


PS GIE Gaia B jilg qali Call AS 
sy Caa Ag. cai Yi ba ek ai laan 
Y ýa e ag Í I aY aga 
aik ANg Lg g eha ei ġa Se 
ua ata a a N 3 Lu u y Dx, 

A) Gagal Sial 


“Aku menghadap kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi, dengan me-megang 
agama yang lurus dan aku tidak tergolong orang-orang yang mus-vrik. 
Sesungguhnya shalat, ibadah dan hidup serta matiku adalah untuk Allah. Tuhan seru 
sekalian alam, tiada sekutu bagiNya, dan karena itu, aku diperintah dan aku 
termasuk orang-orang muslim. 


Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau, 
engkau Tuhanku dan aku ada-lah hambaMu. Aku menganiaya diriku, aku mengakui 
dosaku (yang telah kula-kukan). Oleh karena itu ampunilah selu-ruh dosaku, 
sesungguhnya tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau. 
Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik, tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali 
Engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat, tidak akan ada yang boleh 
menjauhkan aku daripada-nya, kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengan 
kegembiraan, seluruh kebaikan di kedua tanganMu, kejelekan tidak dinisbahkan 
kepadaMu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmatMu, dan kepadaMu (aku 
kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku minta ampun dan bertaubat 
kepadaMu”. (HR. Muslim 1/534) 


— J La) Chi (3 Lu Jang ia yan i) aqli 
sue. Yu dad Gi SEGAN ç Gi ae Pa 
ĠAM Gya Ad CAMAN Lal 33] O 852 435 AS Loa 


aiia hh ya (d) PU (ya g g 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Ya Allah, Tuhan Jibrail, Mikail dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan bumi. Wahai 
Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuh-kan hukum 
(untuk memutuskan) apa yang mereka (orang-orang kristian dan yahudi) 
pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan 
seizin dariMu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang 
yang Eng-kau kehendaki”. (HR. Muslim 1/534.) 


Z° z # ë a 


Ao - - Z ° z ° ° 70 AN 
Laag aE jak] ANI Nah as ANI Nak a 431) 
- 08 z2 2 014 A0 -— 2 014 A0 z 2 014 

Ola 9 Nyak AH Sandi Nyak AH Lam! 9 | yank AU 
Ko A o - 
` 
Č (ya cana) (ya ML 3 j) ë (l| £ Sy Al 
naa e a 
(05an 9 AA 9 AAS 
“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah 
dengan pujian yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, 
segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan 
petang”. (Diucapkan tiga kali). “Aku berlindung kepada Allah dari tiupan, bisikan dan 
godaan syaitan”. (HR. Abu Dawud 1/203, Ibnu Majah 1/265 dan Ahmad 4/85. 


Muslim juga meriwayatkan hadits senada dari Ibnu Umar, dan di dalamnya terdapat 
kisah 1/420.) 


(AI GAN al għandi ga dd) Saat) Si Agil 
Akg] Ot ag INg Se a ii | daa Al 
Sah NG da Sa a i EA Kata 
2 T an 
(ali as ai (sa A a Se A 
(da AN Ga da ġa ai sis a 
AS an tanang ¿S> asii ¿a 2211 
BENI caka) SL. tS a ¿Dle 9 A L. JIE JE 
2 PA E ú Sakka AUG eaaa dg il 
< adha) Ca SI [=>] ala aia A a 


[ES WANG Lg) SN [ES WANG JA add 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Apabila Nabi shalat Tahajud di waktu malam, beliau membaca: “Ya, Allah! BagiMu 
segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Ba-giMu segala puji, 
Engkau yang meng-urusi langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji, Engkau 
Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji dan bagi- 
Mu kerajaan langit dan bumi serta seisi-nya. BagiMu segala puji, Engkau benar, 
janjiMu benar, firmanMu benar, bertemu denganMu benar, Surga adalah benar 
(ada), Neraka adalah benar (ada), (terutusnya) para nabi adalah benar, (terutusnya) 
Muhammad adalah benar (dariMu), kejadian hari Kiamat adalah benar. Ya Allah, 
kepadaMu aku menye-rah, kepadaMu aku bertawakal, kepada-Mu aku beriman, 
kepadaMu aku kembali (bertaubat), dengan pertolonganMu aku berdebat (kepada 
orang-orang kafir), kepadaMu (dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. 
Oleh karena itu, ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. 
Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak disembah 
kecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang hak disembah 
kecuali Engkau”. (HR. Al-Bukhari dalam Fathul Bari 3/3, 11/116, 13/371, 423, 465 
dan Muslim meriwayatkannya dengan ringkas 1/532) 


17- DOA RUKU' 


o - r BL p - 0 
z . 
.x3 (asal) A) 
“Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung”.(Dibaca tiga kali). (HR. Penyusun kitab 
Sunan dan Imam Ahmad, lihat Shahih At-Tirmidzi 1/83) 


o ° + ak - ° z 4” @ - Ib 
al Rk | a qL) ag Da ag) Gitaran 
"Maha Suci Engkau, ya Allah! Tuhanku, dan dengan pujiMu. Ya Allah! Ampunilah 
dosaku.” (HR. Al-Bukhari 1/99 dan Muslim 1/350) 
° ` Mo d3 


TIAN ANA a) Uang ġa 


“Engkau, Tuhan Yang Maha Suci (dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi 
kebesaranMu), Maha Agung, Tuhan malaikat dan Jibril.” (HR. Muslim 1/353 dan Abu 
Dawud 1/230) 


di ran | salu KA g cak al Si, Tas) Ol pg 
Tah ag aka lag (an 9 abis yg iag g 


“Ya Allah, untukMu aku ruku'. KepadaMu aku beriman, kepadaMu aku menyerah. 
Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku dan apa yang berdiri di 
atas dua tapak kakiku, telah merunduk dengan khusvuk ke-padaMu.' (HR. Muslim 
1/534, begitu juga empat imam hadis, kecuali Ibnu Majah) 


dah Se Sg a 23 Ola 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Maha Suci (Allah) Vang memiliki Keperkasaan, Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan. 
(HR. Abu Dawud 1/230, An-Nasai dan Ahmad. Dan sanadnva hasan.) 


18- DOA BANGUN DARI RUKU' 
A A ° - AN r 7 
baan (jal a) < 


“Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujiNya.” (HR. Al-Bukhari dalam 
Fathul Baari 2/282) 


43 Sia Dah AS Jaa, dad aY, Ka) 


“Wahai Tuhan kami, bagiMu segala puji, aku memujiMu dengan pujian yang banyak, 
yang baik dan penuh dengan berkah.” (HR. Al-Bukhari dalam Fathul Baari 2/284) 


Cik La pedag (Lagi Lag ga NI pedag Agian eda 
uk, sa OŠ La Gal ag SA Jai A] 


iba Lal Jana 95 Cube Sj Ual aia Y agti Le ie al 
ASN Wa 353 3 235 YG 


(Aku memujiMu dengan) pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa 
yang di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai 
Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, Yang paling berhak dikatakan oleh seorang 
hamba dan kami seluruhnya adalah hambaMu. Ya Allah tidak ada yang dapat meng- 
halangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang 
Engkau halangi, tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali 
iman dan amal shalihnya), hanya dariMu kekayaan itu. (HR. Muslim 1/346) 


19- DOA SUJUD 


o rt 2 - 02 
s 
(X3) A A) lau 
“Maha Suci Tuhanku, Yang Maha Tinggi (dari segala kekurangan dan hal yang tidak 


layak). Dibaca tiga kali” (HR. Para penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. Lihat 
Shahih At-Tirmidzi 1/83) 


Ga) JEN ngli Wang WI agil Ula 


“Maha Suci Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, aku memujiMu. Ya Allah, ampunilah 
dosaku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lihat Bab Doa Ruku’) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


(TING ASIN Tan Gagah c gana 


“Engkau Tuhan Yang Maha Suci, Maha Agung, Tuhan para malaikat dan Jibril.” (HR. 
Muslim 1/533, lihat no. 35.) 


NI aa iala y ah Ola Tian GI Ag 
A Sg darana (iang b) gang 4313. Gal 
CAM yua) 


Ya Allah, untukMulah aku bersujud, kepadaMulah aku beriman, kepadaMu aku 
menyerahkan diri, wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang 
membentuk rupanya, yang  mem-belah (memberikan) pendengarannya, 
penglihatannya, Maha Suci Allah sebaik baik Pencipta. (HR. Muslim 1/534, begitu 
juga imam hadits yang lain.) 


Balls £u aS akal aga) (ed Ola 


Maha suci Tuhan yang memiliki Keperkasaan, Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan. 
(HR. Abu Dawud 1/230, An-Nasai dan Ahmad. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani 
dalam Shahih Abi Dawud 1/166) 


AN Ai Alay Aa AK pati Lo DARI AGAN 
da3 AS 


“Wa Allah, ampunilah seluruh dosa-ku yang kecil dan besar, yang telah lewat dan 
yang akan datang, yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi.” 
(HR. Muslim 1/350) 


o - - - - “ ° - - o o < WI Gg 
x gta A A 4 a fi ati 40 3 2, d 
(A leag Ahad Ya da Sen a Í 
“ar “° 42 Z a% l o eta 4 20 3 - “=° < 
LS cai die p maal Y a Eh 358) Ana 
- AN - - ° Š 
KON NA YEN 
- a 
“Ya Allah, sesungguhnya aku ber-lindung kepadaMu dengan keridhaanMu (agar 
selamat) dari kebencianMu, dan dengan keselamatanMu (agar terhindar) dari 
siksaanMu. Aku tidak membatasi pujian kepadaMu. Engkau (dengan ke-besaran dan 
keagunganMu) adalah se-bagaimana pujianMu kepada diriMu.' (HR. Muslim 1/532.) 


20- DOA DUDUK ANTARA DUA SUJUD 














http://an-nawawi.blogspot.com 


° aa j # — ° ° aa j “ z 
BE JA ah 
“Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-ku, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-ku.” (HR. Abu 
Dawud 1/231, lihat Shahih Ibnu Majah 1/148) 


EGA KANG ag JG Ca MAN Agil 


X0 f WA, o f 


IG BU 


“Wa Allah, ampunilah dosaku, beri-lah rahmat kepadaku, tunjukkanlah aku (ke jalan 
yang benar), cukupkanlah aku, selamatkan aku (tubuh sehat dan kelu-arga terhindar 
dari musibah), berilah aku rezeki (yang halal) dan angkatlah derajatku.” (HR. 
Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai. Lihat Shahih Tirmidzi 1/90 dan Shahih Ibnu 
Majah 1/148.) 


21- DOA SUJUD TILAWAH 
co pagg Aaa Gay Dyna ARIS al (KAI Aha 
RAN Sua al ESA 


Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah 
pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya, Maha Suci Allah 
sebaik-baik Pencipta. (HR. At-Tirmidzi 2/474. Ahmad 6/30 dan Al-Hakim. Menurut 
Al-Hakim, hadits tersebut shahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujui pendapatnya 
1/220. Sedang tambah-annya: Fatabaarakallahu menurut riwayat Adz-Dzahabi 
sendiri.) 


339 la PS Gala AI BN 
Oa GARA LS ia GAAS JA dis d Ga 


A għa das 


Va Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisiMu dan ampunilah 
dengannva akan dosaku, serta jadikan-lah simpanan untukku di sisiMu dan terimalah 
sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanva dari hambaMu Da-wud. (HR. At- 
Tirmidzi 2/473, dan Al-Hakim. Menurut Al-Hakim, hadits tersebut shahih. Dan Adz- 
Dzahabi sependapat dengannva 1/219) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


22- TASVAHUD 


a Ad fta ea bf għall; call Għalli 


Äl aż: (S3 pa ASUS yag A al 


A Ao. San 


Ye a o aeiia A IYA) TSI Iga 12) Ona all 
Aga 3 


“Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. 
Semoga kesejahteraan terlim-pahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat 
dan berkahNya. Kesejah-teraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba- 
hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah selain 
Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.” (HR. Al- 
Bukhari dalam Fathul Baari 1/13 dan Imam Muslim 1/301.) 


23- MEMBACA SALAWAT NABI n SETELAH TASYAHUD 
Pa. dila lak dana J des. dada ui Ja agii 
e 3 Q ali (ana Kai OI Aga Ul JI SA 
di As AL ib GEJ aa Ji PAES 
A dlan SI asa al 


“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagai-mana 
Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Se-sungguhnya 
Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan 
keluarganya (termasuk anak dan istri atau umatnya), sebagai-mana Engkau telah 
memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Se-sungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Agung.” (HR. Al-Bukhari dalam Fathul Baari 6/408.) 


caka La AN Ag Ang) leg 2232 le Una pg 
45153) leg Sana g U Us KAN Ji b 


BEA 


EVENT ¿D| aw) a) J) B ESL U$ Can yag 


“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, 
sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Beri-lah 
berkah kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Eng-kau telah 
memberkahi kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan 
Maha Agung.” (HR. Al-Bukhari dalam Fathul Baari 6/407 dan Imam Muslim 














http://an-nawawi.blogspot.com 


meriwavatkannva dalam kitabnva 1/306. Lafazh hadits tersebut menurut riwavat 
Muslim.) 


24- DOA SETELAH TASVAHUD AKHIR SEBELUM SALAM 
alga a Ga Lag CA tali Oa éh IG ca Agil 
JA a Aa Piet pb "Za yag eag Gaal i (jang 


“Ya Allah, Sesungguhnya aku ber-lindung kepadaMu dari siksaan kubur, siksa neraka 
Jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Almasih 
Dajjal.” (HR. Al-Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412. Lafazh hadits ini dalam riwayat 
Muslim.) 


Aa a dh Sgeig a alie Ga &, Ye) A a £t 
n aal) 5 Lal) A ya Ng) JAN GĦA 
apal; akali iya Ula gi =i 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku ber-lindung kepadaMu dari siksa kubur. Aku berlindung 
kepadaMu dari fitnah Al-masih Dajjal. Aku berlindung kepadaMu dari fitnah 
kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlin-dung kepadaMu 
dari perbuatan dosa dan kerugian.” (HR. Al-Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412.) 


YG fa A ag Din Y Na Lala |. saki Cilh À al 
Lah ca É ag a $ ija Sika L A ai 
a 
aail 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku ba-nyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku 
dan berilah rahmat kepa-daku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang.” (HR. Al-Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078.) 


a D A ièi agili 
adia Cù da aloj cà SA ag Sa a ce 
La GANG Aga ah 


Ya Allah! Ampunilah aku akan (dosaku) yang aku lewatkan dan yang aku akhirkan, 
apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan, yang aku lakukan secara 














http://an-nawawi.blogspot.com 


berlebihan, serta apa vang Engkau lebih mengetahui dari pada aku, Engkau vang 
mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Ilah vang berhak disembah kecuali 
Engkau. (HR. Muslim 1/534.) 


- Z o X z - oA. - 0,4 - ° % aG 
a yg ig AI AS ei agti 
“Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut namaMu, syukur kepadaMu 


dan ibadah yang baik untukMu." (HR. Abu Dawud 2/86 dan An-Nasai 3/53. Al-Albani 
menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud, 1/284.) 


semat Gya Ela Iaia JA Gya fb Yes A 
ARA ya di Ae jaa SA SDA bl Ga d Iga 
ĦAJ ħa 9 Giat 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari bakhil, aku berlindung 
kepadaMu dari penakut, aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan ke usia yang 
terhina, dan aku berlin-dung kepadaMu dari fitnah dunia dan siksa kubur.” (HR. Al- 
Bukhari dalam Fathul Baari 6/35.) 


JA Gya fli Ag) Asan Lu A 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku mo-hon kepadaMu, agar dimasukkan ke Surga dan aku 
berlindung kepadaMu dari Neraka.” (HR. Abu Dawud dan lihat di Shahih Ibnu Majah 
2/328.) 


cùl La dai SAN le ah GAN Galon ag Üi 

agili cod A DEA iale NA) A A IA SLAJI 
iali atita is BAGAN 3. AN Sa dl (al 
GI GA $ L aa eng a A WAI 

cela S e AT a ANI 
Wa Għandi Sa ag pani) aaa ba) Aug 

cual al SAN dea das l Ja BA Lg cegad) 

Ai ja Ur alli Alaa Ai IG Saa pla E GA 

Ciga S BAN CI 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Ya Allah, dengan ilmuMu atas yang gaib dan dengan kemahakuasaanMu atas 
seluruh makhluk, perpanjanglah hidupku, bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan 
selanjutnya lebih baik bagiku. Dan matikan aku dengan segera, bila Engkau 
mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon 
kepadaMu agar aku takut kepadaMu dalam keada-an sembunyi (sepi) atau ramai. 
Aku mohon kepadaMu, agar dapat berpe-gang dengan kalimat hak di waktu rela 
atau marah. Aku minta kepadaMu, agar aku boleh melaksanakan kesederhanaan 
dalam keadaan kaya atau fakir, aku mohon kepadaMu agar diberi nikmat yang tidak 
habis dan aku minta kepadaMu, agar diberi penyejuk mata yang tak putus. Aku 
mohon kepadaMu agar aku dapat rela setelah qadhaMu (turun pada kehidupanku). 
Aku mohon kepadaMu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. 
Aku mohon kepadaMu kenikmatan meman-dang wajahMu (di Surga), rindu bertemu 
denganMu tanpa penderitaan yang mem-bahayakan dan fitnah yang menyesatkan. 
Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai penunjuk 
jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dariMu.” (HR. An-Nasai 3/54-55 dan 
Ahmad 4/364. Dinya-takan oleh Al-Albani shahih dalam Shahih An-Nasai 1/281) 


5 gii Kanali SAY akad UL d U ALI LI aqli 
| 2955 AAS a aa ĠA, a a 
„aail giad SI 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu, ya Allah! Dengan bersaksi bahwa 
Engkau adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tunggal tidak membutuhkan sesuatu, 
tapi segala sesuatu butuh kepadaMu, tidak beranak dan tidak diperanakkan (tidak 
punya ibu dan bapak), tidak ada seorang pun yang menyamaiMu, aku mohon 
kepadaMu agar mengampuni dosa-dosaku. Se-sungguhnva Engkau Maha 
Pengampun dan Maha Penyayang.” (HR. An-Nasai, lafazh hadits menurut riwayatnya 
3/52 dan Ahmad 4/338. Dinyatakan Al-Albani shahih dalam Shahih An-Nasai 1/280.) 


Yang ca YANG Saad UL Al Ga) aqli 
JG lab ga 9g Cl gaul ) SN Ú OU t 25 Z 


é 


o NG Aid) ALLA L) a's8 U Ga L ca AW 
Ja 


“Ya Allah! Aku mohon kepadaMu. Sesungguhnya bagiMu segala pujian, tiada Tuhan 
(yang hak disembah) kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu, Maha 
Pemberi nikmat, Pencip-ta langit dan bumi tanpa contoh sebe-lumnya. Wahai Tuhan 
Yang Maha Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan Yang Hidup, wahai Tuhan yang 
mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya aku mohon kepadaMu agar dimasukkan ke 
Surga dan aku berlindung kepadaMu dari siksa Neraka.” (HR. Seluruh penyusun As- 
Sunan. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/329) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Sag] bi GI AJ $ aj et a AG ALL A 


al at AN Sa Al Alga Al AG AN “sah Sela 


“Ya Allah, aku mohon kepadaMu dengan bersaksi, bahwa Engkau adalah Allah, tiada 
Tuhan (yang berhak disem-bah) kecuali Engkau, Maha Esa, tidak membutuhkan 
sesuatu tapi segala sesuatu butuh kepadaMu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, 
tidak seorang pun yang menyamaiNya, (sesungguh-nya aku mohon kepadaMu).” 
(HR. Abu Dawud 2/62. At-Tirmidzi 5/515, Ibnu Majah 2/1267, Ahmad 5/360, lihat 
Shahih Ibnu Majah 2/329 dan Shahih At-Tirmidzi 3/163.) 


25- BACAAN SETELAH SALAM 
ca ag aadi DA a (6) 2⁄1 2 
A JI NIL cak 


“Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah, 
Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai 
Tuhan Vang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.' (HR. Muslim 1/414.) 


ġà g Mandi AT, AYAN AT 41 jr 9 sangan) WANG 
dana Yg Cube Lah aa +N HÄ peri JE E 
AM Bia 353 i 225 Yg ai Cal 


“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas se-gala sesuatu. 
Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang 
memberi apa yang Eng-kau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi 
pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan 
kemuliaan.” (HR. Al-Bukhari 1/255 dan Muslim 1/414.) 


jA g Xamli AT, AYAN AT A jr 9 sangan) WANG 
MAI AIA TaY KB pa IS e 
5 UKI AT, pail Ad Aati Al bÚ 9) 123 97 ¿21 
° X ig aall Al alaa dl GI ATI Y ċjali 
SA 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Tiada Tuhan (yang berhak disem-bah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tia-da Tuhan 
(yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Bagi- 
Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan (yang hak disembah) 
kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir 
sama ben-ci.” (HR. Muslim 1/415.) 


aà) 9) 4-1 Ç (x 33) 35 Pang An daa QI Casa 
OS AE R3 Lam £ 1 lah Al 41 éD jala 9 bang 


isi 


“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan Allah Maha Besar. (Tiga puluh tiga kali). 
Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagiNya. BagiNya kerajaan. BagiNya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu.” (“Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat, akan 
diampuni kesalahannya, sekalipun seperti busa laut.” HR. Muslim 1/418.) 


Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai shalat (far-dhu). (HR. 
Abu Dawud 2/86, An-Nasai 3/68. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 2/8. Ketiga surat 
dinamakan al-mu'awidzat, lihat pula Fathul Baari 9/62) 


Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat (fardhu). (“Barangsiapa membacanya 
setiap selesai shalat, tidak yang menghalanginya masuk Surga selain mati.” HR. An- 
Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah No. 100 dan Ibnus Sinni no. 121, dinyatakan 
shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' 5/329 dan Silsilah Hadits Shahih, 2/697 
no. 972.) 


a A dita 41 4125 2 4 Y sang ad 9) AI) 9 
Aall La 225 x10).. Ja pa Jk AE h Can Tatang 
(al, 


“Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dia-lah yang menghidupkan 
(orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang 
mematikan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” Diba-ca sepuluh kali 
setiap sesudah shalat Maghrib dan Subuh. (HR. At-Tirmidzi 5/515, Ahmad 4/227. 
Untuk takhrij hadits tersebut, lihat di Zaadul Ma'aad 1/300.) 


Su Sag s ij Bg Ad Lae Ga AN AA 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang 
halal dan amal yang diterima.” (Dibaca setelah salam shalat Su-buh). (HR. Ibnu 
Majah dan ahli hadits yang lain. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah 1/152 dan Majma'uz 
Zawaaid 10/111.) 


26- DOA SHALAT ISTIKHARAH 


Jabir bin Abdillah berkata: Adalah Rasulullah mengajari kami shalat Istikharah untuk 
memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari surah Al-Quran. Beliau 
bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk 
mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukan shalat sunah (Istikharah) dua rakaat, 
kemudian baca-lah doa ini: 


AL a ag a AL A 2299) 


eg a all Yg aki A aka) Asa Ca 
- ANT IN Oj alat SAS UI Agil aa SE Sip 


g Al AE g ilaa Ce BA AAA saung 

l d a a deng A da : JU i- 

lang Cd BD ai YAN TAN Gl alah SS Ula à 
5 48 pala Alay alate Ji gi- opal AS 5 


aa Laga MEN GA BG Ae ¿š ala 


“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu 
pengetahuanMu dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi perso-alanku) 
dengan kemahakuasaanMu. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang 
Maha Agung, se-sungguhnya Engkau Mahakuasa, se-dang aku tidak kuasa, Engkau 
mengeta-hui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui 
hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang 
mempunyai hajat hendak-nya menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, 
dan akibatnya terha-dap diriku atau -Nabi n bersabda: ...di dunia atau akhirat- 
sukseskanlah untuk-ku, mudahkan jalannya, kemudian beri-lah berkah. Akan tetapi 
apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam 
agama, per-ekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan 
tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja 
keba-ikan itu berada, kemudian berilah kere-laanMu kepadaku.” (HR. Al-Bukhari 
7/162.) 


Tidak menyesal orang yang beristi-kharah kepada Al-Khalig dan bermusya-warah 
dengan orang-orang mukmin dan berhati-hati dalam menangani perso-alannya. 
Allah Ta'ala berfirman: 














http://an-nawawi.blogspot.com 


AM 


dan bermusyawarahlah kepada mereka (para sahabat) dalam urusan itu 
(peperangan, perekonomian, politik dan lain-lain). Bila kamu telah membulatkan 
tekad, bertawakkallah kepada Allah...” (Ali Imran, 3: 159) 


27- BACAAN DI WAKTU PAGI DAN PETANG 
asal) (ard) (ya Mil Asal 


Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah 
(yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nva); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunvaan-Nva apa 
vang di langit dan di bumi. Siapakah vang dapat memberi svafa'at di sisi Allah tanpa 
izin-Nva. Allah mengetahui apa-apa vang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa vang 
dikehendaki-Nva. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 
memelihara keduanva, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah: 255). 
('Barangsiapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (ganguan) 
jin hingga petang hari. Dan barangsiapa mengucapkannva ketika petang hari, maka 
ia dijaga dari (ganguan) jin hingga pagi hari.' HR. Al-Hakim, 1/562. Al-Albani 
berpendapat hadits tersebut shahih dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273 dan 
beliau menisbatkan hadits tersebut kepada An-Nasa'i dan Ath-Thabrani, beliau 
berkata, isnad Ath-Thabrani javvid'.) 


Dengan menvebut nama Allah Vang Maha Pengasih lagi Maha Penvavang. 
Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung 
kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak 
ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang 
menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia 
dengki. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sem-bahan 
manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. 
(“Barangsiapa membaca tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan petang hari, 
maka itu (tiga surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu.” HR. Abu Dawud 
4/322, At-Tirmidzi 5/567 dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/182.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


a) YI ANG al Sandi cat SA Gal Lap) 
OS GIE Ay Sandi AT, ALA) AT ASU 2 9 das 


2 OA 


La 283 pall là à a A A.I S ns £ 2 


Ao > E aaa A. o 


PETIA I à ba yi oa ha Teig coag 
ya éL Sae] ea, pad Š JSM Gya da Sel 
ĦAM A al A Ga 


'Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanva milik Allah, segala puji bagi 
Allah. Tidak ada Tuhan (vang berhak disembah) kecuali Allah Vang Maha Esa, tiada 
sekutu bagiNva. Bagi-Nva kerajaan dan bagiNva pujian. Dia-lah Vang Mahakuasa 
atas segala se-suatu. Hai Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan 
kebaikan sesudahnva. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan hari ini dan 
kejahatan sesudahnva. Wahai Tuhan, aku berlin-dung kepadaMu dari kemalasan dan 
kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepadaMu dari siksaan di Neraka 
dan kubur.” (HR. Muslim 4/2088. Kalau petang hari membaca: ali OMAN PE Í 
(dst.): Sg AL DAR (33 La 2 Oa h Tychy Ga a Ag ALUN DAR B U ad Lu e wi) 
Ms la) 


gai day daa dg a dg UB jal dh agii 
WEMA 


“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi, dan 
dengan rahmat dan perto-longanMu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat 
dan pertolonganMu kami hidup dan dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu 
kebangkitan (bagi semua makhluk).” (HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat Shahih At- 


Tirmidzi 3/142. Kalau petang hari membaca: arg: jiret: ag Gaal Sg aÍ = agili 
aad g gai) 
uiy aie uiy a edi S) a S io ci agii 
U SA ba b Yael abul ba Mae gg age Je 
io ooo aa 
ca II AN Dika 9 ANG 


"Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali 
Engkau, Engkau-lah yang mencip-takan aku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia 














http://an-nawawi.blogspot.com 


pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan 
vang kuperbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh 
karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali 
Engkau.” (“Barangsiapa membacanya dengan yakin ketika petang hari, lalu ia 
meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk Surga. Dan demikian juga ketika 
pagi hari.” HR. Al-Bukhari 7/150.) 


— rr o wal Sana La A 
JB $ Bass EB YI ANY AN edi $ Alf su, BI asang 
ma tila i a 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat 
vang memikul arasvMu, malaikat-malaikat dan seluruh makhlukMu, bahwa 
sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disem-bah kecuali 
Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu dan sesungguhnya Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Mu.” (Dibaca empat kali waktu pagi dan petang). (“Barangsiapa 
membaca doa ini ketika pagi dan petang hari sebanyak empat kali, maka Allah akan 
membebaskannya dari api Neraka.” HR. Abu Dawud 4/317, Al-Bukhari dalam Al- 
Adabul Mufrad no. 1201, An-Nasai dalam kitab 'Amalul Vaum wal Lailah no. 9 
halaman 138, Ibnu Sunni no. 70, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz 
menyatakan, bahwa sanad hadits Abu Dawud dan An-Nasai adalah hasan, lihat juga 


Tuhfatul Akhyar, halaman 23. Jika petang hari membaca:... ua al qal ag) 
- A Ya ° “£ ° WA g ae Gail 
dia cli (ja dal oj dari (yA ci c Í 
A ° 2, Ao - “° z 
s) aY, Xa a LO Wa ya AY dan, 


“Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukMu 
di pagi ini adalah dariMu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. BagiMu segala 
puji dan kepadaMu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).” (“Barangsiapa yang 
membacanya di pagi hari, maka sungguh telah bersyukur pada hari itu. Barangsiapa 
yang membaca ini di petang hari, maka sung-guh telah bersyukur pada malam itu.” 
HR. Abu Dawud 4/318, An-Nasai dalam kitab *Amalul Yaumi wal Lailah no. 7, 
halaman 137, Ibnu Sunni no. 41, halaman 23 Ibnu Hibban (Mawaarid) no. 2361. 
Abdul Aziz bin Baz menyatakan, bahwa sanad hadits Kata hasan, lihat Tuhfatul 


Akhyar, halaman 24. Jika petang hari membaca:... = | La ath 














http://an-nawawi.blogspot.com 


AN Sen MAN ak kaka 

(ya Ela AS Al ag b 3 9) 4.1) 9 ¿aa a 

CSI II ASI YAN qali ja th Saig AA a 
(X3) 


“Ya Allah! Selamatkan tubuhku (da-ri penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya 
Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang 
tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) kecuali Eng-kau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlin-dung kepadaMu dari 
kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, tiada Tuhan 
(yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Di-baca tiga kali di waktu pagi dan 
petang). (HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasai dalam 'Amalul Vaum wal 
Lailah no. 22, halaman 146, Ibnus Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. 
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga 
Tuhfatul Akhyar, halaman 26.) 


Cina Ga) Ag aae g Sa S d aa 
(XT) dal 


“Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang ber-hak 
disembah) kecuali Dia, kepadaNya aku bertawakal. Dia-lah Tuhan yang menguasai 
“Arsy yang agung.” (Dibaca tujuh kali waktu pagi dan petang). (“Barangsiapa 
membacanya ketika pagi dan petang hari sebanyak tujuh kali, maka Allah akan 
mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya." 
H.R. Ibnus Sunni no. 71 secara marfu' dan Abu Dawud secara mauguf 4/321. Syu'aib 
dan Abdul Qadir Al-Arnauth berpendapat, isnad hadits tersebut shahih. Lihat Zaadul 
Ma'ad 2/376.) 


all BANI Ba A a a MILLI Cal ag 

bg lg GA i o iiag a AC Gg) 
< IR yag ga 5 OH Oa Cilik! ag 

ya JS yi au 9219 3 Tag olah PI 


o “° & 
eÇ 


- 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan 
akhirat. Ya Allah, sesung-guhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam 
agama, dunia, ke-luarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu 














http://an-nawawi.blogspot.com 


yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! 
Peli-haralah aku dari muka, belakang, ka-nan, kiri dan atasku. Aku berlindung 
dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau bumi 
pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, 
lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.) 


ag Se a SA Ga ale Ga 


(ya Ela NS ce YP AI Ya MD Aus 
Na 


Z o À ° 


"Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta 
langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Aku berlin-dung kepadaMu dari kejahatan 
diriku, syaitan dan balatentaranya, dan aku (berlindung kepadaMu) dari berbuat ke- 
jelekan terhadap diriku atau menyeret-nya kepada seorang muslim.” (HR. At- 
Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 3/142.) 


. Fr . o 2. 20 4 o For ġ An - y ° 
AYI SAI Be D A 
40 - A o g san 7 B 
(X3) Laa Braal) ga g p Uaill 
“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan 
berbahaya, Dia-lah Yang Ma-ha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dibaca tiga 
kali). (“Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari, 
maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya.” HR. Abu Dawud 4/323, 
At-Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Shahih Ibnu Majah 2/332, Al- 


Allamah Ibnu Baaz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar 
hal. 39.) 


¿ale QI La Samang US au da) dg da, 
(x3) as 


“Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi 
(yang diutus oleh Allah).” (Dibaca tiga kali). (“Barangsiapa membacanya sebanyak 
tiga kali ketika pagi dan petang hari, maka hak Allah memberikan keridhaanNya 
kepadanya pada hari Kiamat.” HR. Ahmad 4/337, An-Nasa'i dalam 'Amalul Yaum wal 
Lailah no. 4 dan Ibnus Sunni no. 68. Abu Daud 4/418, At-Tirmidzi 5/465 dan Ibnu 
Baaz berpendapat, hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, hal. 39.) 


Fr 














http://an-nawawi.blogspot.com 


vs A A 


'Wahai Tuhan Vang Maha Hidup, wahai Tuhan Vang Berdiri Sendiri (tidak butuh 
segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala 
urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tan-pa 
mendapat pertolongan dariMu).' (HR. Al-Hakim, menurut pendapatnva, hadits 
tersebut adalah shahih, dan Imam Adz-Dzahabi me-nvetujuinva, lihat kitabnva 
1/545, dan Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273.) 


LLI L) aqli a Ga) ALI alta rual g Wana) 
SIR 9 (ALS ag “d9 d yai 9 3 . sa gall JA aa 


A. o “ “ “x” 


Ra ta bra dB a ii ja ta ieħ 


'Kami masuk pagi, sedang kerajaan hanva milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Va 
Allah, sesungguhnya aku me-mohon kepadaMu agar memperoleh ke-baikan, 
pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku 
berlindung kpadaMu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan keja-hatan 


Z: 


sesudahnya. ” (apabila petang hari, membaca: agii altali Ç a) ali di ag Usul 
LB La yi a dh Sea AAA a A Aa Aga ALU sah YA dai A 
daa La 9 HR. Abu Dawud 4/322 serta Svu'ab dan Abdul Qadir Al-Arnauth dalam 
Tahqiq Zadul Ma'ad, 2/273.) 


Med GAMAN) dak AE aa) š ane EN ` 
Wal Ala e alag aale i għa dada CH 


A 


A matt ara 


“Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita 
Muhammad n, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, 
muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.” (HR. Ahmad 3/406-407, 5/123. 
Lihat juga Shahihul Jami' 4/290. Ibnus Sunni juga meriwavatkannva di 'Amalul Yaum 
wal Lailah no. 34.) 


(x100) “22549 M1 aa 


“Maha Suci Allah, aku memujiNya.” (Dibaca seratus kali). (HR. Muslim 4/2071.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Ag Laal AT; LAN 41 41 jih å Y bdag kl 9) 21) 9 
(Jus aie XT gi x10) poi É E 


“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas 
segala sesuatu.” (Dibaca sepuluh kali, atau cukup sekali dalam keadaan malas). (HR. 
Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah dan Ahmad 4/60. Lihat Shahih At-Targhib wat Tarhib 
1/270, Shahih Abu Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331, dan Zadul Ma'ad 
2/377.) 


AG Laa ál Mba A 41 25 2 2 $ bass l S) a S 
(ai 13) x100) 338 puri OŠ 6 


“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas 
segala sesuatu.” (Dibaca seratus kali setiap pagi hari). (“Barangsiapa membacanya 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya (pahala) seperti memerdekakan 
sepuluh budak, ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan, baginya 
perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga petang hari. Tidaklah seseorang itu 
dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan 
lebih banyak lagi dari itu.” HR. Al-Bukhari 4/95; Muslim 4/2071.) 


di jg A Uda yg ANA E o aag l (Ua 
(mal II x3) AIS 31349 42 e 


“Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhlukNya, sejauh kerelaanNya, 
seberat timbangan arasyNya dan sebanyak tinta tulisan kalimatNya.” (Dibaca tiga 
kali setiap pagi hari). (HR. Muslim 4/2090.) 


0332 Sag s ub Ú 5 9 aš Cal di A) A 
(Z= 131) 


Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan 
amal yang diterima. (Dibaca pagi hari). (HR. Ibnu As-Sunni dalam `Amalul Yaum wal 
Lailah, no. 54, dan Ibnu Majah no. 925. Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan 
Syu'aib Al-Arna'uth dalam tahqiq Zad Al-Ma'ad 2/375.) 


(as) ¿à x100) A Sai ai Dinda 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadaNva. (Dibaca 100 kali dalam 
sehari). (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/101, dan Muslim 4/2075) 


(a x3) BB. La idi ya SAS dl Sa Sye 


Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk 
yang diciptakanNya. (Dibaca 3 kali pada petang hari). (“Barangsiapa membaca doa 
ini pada petang hari sebanyak tiga kali, tidak berbahaya baginya sengatan (binatang 
berbisa) pada malam itu”. HR. Ahmad 2/290, An-Nasa'i dalam *Amalul Yaum wal 
Lailah, no. 590 dan Ibnu Sunni no. 68. Lihat Shahih At-Tirmidzi 3/187, Shahih Ibnu 
Majah 2/266 dan Tuhfatul Akhyar, hal. 45.) 


(KLO) mama Uta IE afu Ira agi 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. (Dibaca 
10 kali). (“Barangsiapa bershalawat untukku sepuluh kali pada pagi hari, dan 
sepuluh kali pada petang hari, mendapatkan syafaatku pada hari Kiamat.” HR. At- 
Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Lihat Majma' Az-Zawaid 10/120 dan 
Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/273) 


28- BACAAN SEBELUM TIDUR 


Mengumpulkan dua tapak tangan. Lalu ditiup dan dibacakan Qul huwal-lahu ahad, 
Qul a'uudzu birabbil falaqi dan Qul a'uudzu birabbin naas. Kemudian dengan dua 
tapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari 
kepala, wajah dan tubuh bagian depan tiga kali. (HR. Al-Bukhari 9/62 dengan Fathul 
Baari dan Muslim 4/1723.) 


Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, 
demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 
mengatakan):"Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan:"Kami dengar dan kami ta'at". 
(Mereka berdoa):"Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat 
kembali". Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa):"Ya Rabb 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb 
kami, jangan-lah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 
kami: ampunilah kami: dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (“Barangsiapa membaca dua ayat 
tersebut pada malam hari, maka dua ayat tersebut telah mencukupkan-nya.” HR. Al- 
Bukhari dengan Fathul Bari 9/94 dan Muslim 1/554. Kedua ayat tersebut dari surat 
Al-Bagarah (2): 385-386.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


a da é 


Gina asal SI A dig ea arang (a) Tanu 
alas da balak La, bata Gih jl Ul Wan JA 
aa! 


“Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Dan dengan 
namaMu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku (mati), 
maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila Engkau melepaskannya, maka 
peliharalah, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang shalih.” 
(“Apabila seseorang di antara kalian bangkit dari tempat tidurnya kemudian ingin 
kembali lagi, hendaknya ia mengibaskan ujung kainnya tiga kali, dan menyebut 
nama Allah, karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di atas tempat tidur 
setelah ia bangkit. Apabila ia ingin berbaring, maka hendaknya ia membaca: ... (Al- 
Hadits). HR. Al-Bukhari 11/126, Muslim 4/2084) 


(Wang Galas di 0 Cfg adi ci an 


LAI LABA Gi o gaint gi 
adan ila 


“Ya Allah! Sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan 
mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikMu. Apabila Engkau 
menghidupkannya, maka peliharalah. Apabila Engkau mematikannya, maka ampuni- 
lah. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu keselamatan.” (HR. Muslim 
4/2083, Ahmad dengan lafazh yang sama, 2/79, Ibnus Sunni dalam 'Amalul Vaumi 
wal Lailah no. 721.) 


(x3) dake Sai ag CAS B aqli 


“Ya Allah! Jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hari Engkau membangkitkan hamba- 
hambaMu.” (Dibaca tiga kali). (Adalah Rasulullah kas As ùl a | apabila ingin 
tidur, beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya, kemudian 
membaca: ... (Al-Hadits) HR. Abu Dawud dengan lafazh hadits yang sama, 4/311. 
Lihat juga Shahih At-Tirmidzi 3/143.) 


al Ga pgn da 


a 
` 
N 

— 


“Dengan namaMu, ya Allah! Aku mati dan hidup.” (HR. Al-Bukhari 11/113 dengan 
Fathul Baari dan Muslim 4/2083) 


(433) 251 A19 (x33) AB Sami (x33) AN Olan 














http://an-nawawi.blogspot.com 


'Maha Suci Allah (33 x), Segala puji bagi Allah (33 x), Allah Maha Besar (33 x).' 
(HR. Al-Bukhari 7/71 dengan Fathul Baari dan Muslim 4/2091) 


Ku casali GA Al ILI Raat) Cal gladi — U a i 
Ha aq CA al Ba JIS G 
ET E e ba BAN AN JAN, 
AN AT aah LAN Si ngli Anwali 
A3 ala A A a Š JAMAN < cly Bari Ting l 

AM 


“Wa Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai arasy 
yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Tuhan yang membelah butir 
tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan 
Furqan (Al-Qur'an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang 
Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkau-lah yang pertama, sebelumMu 
tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahMu tidak ada sesuatu. Engkau- 
lah yang Zhahir, tidak ada sesuatu di atasMu, Engkau-lah yang Batin, tidak ada 
sesuatu yang menghalangiMu, lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan 
hingga terlepas dari kefakiran.” (HR. Muslim 4/2084.) 


S a a gl3 Uus, Las Waah) (GA) AU Saad) 
15338 1340 MS 


“Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, 
mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak 
mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat berteduh.” (HR. Muslim 
4/2085) 


a ag Se a Sang ad ale an 
ya da Yeh EŻ GI ASI Ya Al Aula £ 2 JS 
Kur al Mi a ya ag wadi d 


sÊ A o Z o À 


aħwa A sja 3 | Ip gi gii 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit 
dan bumi, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi 
bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu 
dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan balatentaranya, atau aku berbuat 
kejelekan pada diriku atau aku mendorong-nya kepada seorang Muslim.” (HR. Abu 
Dawud 4/317, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/142.) 


Membaca Alif lam mim tanzil As-Sajdah dan Tabaarakal ladzii biyadihil mulku. (HR. 
Tirmidzi dan An-Nasai, dan lihat Shahihul Jami' 4/255.) 


CRRI G e jal sagê EN gahi saka) ngli 
T e AA AE BI) (ada SANG BI 43 
akpi i eag cii ALI) Y) Gia Ula Yg Lala 
KANG GAN Blang 


ma on 


Wa Allah, aku menyerahkan diri-ku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku 
kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku 
kepadaMu, karena senang (mendapatkan rahmatMu) dan takut pada (siksaanMu, 
bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari 
(ancaman)Mu, kecuali kepadaMu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau 
turunkan, dan (kebenaran) NabiMu yang telah Engkau utus.” Apabila Engkau 
meninggal dunia (di waktu tidur), maka kamu akan meninggal dunia dengan 
memegang fitrah (agama Islam). (Rasulullah a-g de ùl ba bersabda kepada 
orang yang membaca do'a itu; “Jika kamu mati, maka kamu mati di atas fithrah.” 
HR. Al-Bukhari 11/13 dengan Fathul Baari dan Muslim 4/2081.) 


29- DOA APABILA MEMBALIKKAN TUBUH KETIKA TIDUR MALAM 


Lg pa Si gad GA dad) Ai YANG 
JB Ja jadi Lagi 


“Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, Maha Perkasa, 
Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, Yang 
Maha Mulia lagi Maha Pengampun.” (Beliau membaca do'a ini ketika berbalik dari 
satu sisi ke sisi lain pada malam hari. HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits di 
atas adalah shahih, Imam Adz-Dzahabi setuju pendapatnya 1/540 dan An-Nasai 
dalam *Amalul Yaum wal Lailah, serta Ibnus Sunni. Lihat juga Shahihul Jami' 4/231) 


30- DOA APABILA MERASA TAKUT DAN KESEPIAN KETIKA TIDUR 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Z “x 


oils je dalan 9 jen (ja ikali AN) lal, yi 
Ogaa g oai il Jak ag 


“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan 
siksaanNya, serta kejahatan hamba-hambaNya, dan dari godaan syaitan 
(bisikannya) serta jangan sampai mereka hadir (kepadaku).” (HR. Abu Dawud 4/12. 
Dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/171.) 


31- APA YANG DIPERBUAT ORANG YANG BERMIMPI 


a. Meludah ke kirinya tiga kali. (HR. Muslim 4/1772.) 

b. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan kejelekan mimpinya, 
tiga kali. (HR. Muslim 4/1772-1773) 

c. Tidak membicarakan mimpinya kepada orang lain. (HR. Muslim 4/1772) 

d. Membalikkan tubuhnya (mengubah posisi tidur). (HR. Muslim 4/1773.) 


Berdiri dan melakukan shalat, adalah lebih baik. (HR. Muslim 4/1773.) 
32- DOA QUNUT WITIR 


- 08 o 


As sate ya gies (Ear (yani (riak! Agil 
> ¿= akan P a a a 
ASA ak a Kam WA Tana ` 
adad; U S Us Be. O jas YG Ng 


“Wa Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, 
berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana 
orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah 
Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku 
dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan 
gadha, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepadaMu. Sesungguhnya 
orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak 
akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau.” (HR. 
Empat penyusun kitab Sunan, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan Al-Baihagi. Sedang 
doa yang ada di antara dua kurung, menurut riwayat Al-Baihagi. Lihat Shahih At- 
Tirmidzi 1/144, Shahih Ibnu Majah 1/194 dan Irwa'ul Ghalil, oleh Al-Albani 2/172.) 


ya Ka Baba (ja Mada ja Se A agti 
KRU AA af da d ab, anda 


2 aa - —, ° 44% 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanMu dari kemarahanmMu, 
dan dengan keselamatanMu dari siksaMu. Aku berlindung kepadaMu dari 
ancamanMu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, 
Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diriMu sendiri.” (HR. 
Empat peenyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad. Lihat Shahih At-Tirmidzi 3/180 
dan Shahih Ibnu Majah 1/194 serta kitab Irwa'ul Ghalil 2/175.) 


EA ANG amung (eba WG ai Bilal apl 
G ai ly daig 3 


ċju AWL ehli C) n 
Al | dis al 3 A Jênang iaia y SHAA u Új agili gala 
a S Q. ya 9338 ARS 99 


“Ya Allah! KepadaMu kami menyembah. UntukMu kami melakukan shalat dan 
sujud.KepadaMu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmat-Mu, 
kami takut pada siksaanMu. Sesungguhnya siksaanMu akan menimpa pada orang- 
orang kafir. Ya, Allah! Kami minta pertolongan dan minta ampun kepadaMu, kami 
memuji kebaikanMu, kami tidak ingkar kepada-Mu, kami beriman kepadaMu, kami 
tunduk padaMu dan berpisah pada orang yang kufur kepadaMu.” (HR. Al-Baihaqi 
dalam As-Sunanul Kubra, sanadnya menurut pendapat Al-Baihaqi adalah shahih 
2/211. Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil 2/170 berkata: Sanadnya shahih dan 
mauquf pada Umar.) 


33- BACAAN SETELAH SALAM SHALAT WITIR 


AS yaaa Lara aj $ Lgu opa X3) pa AKAN angan 
(Tg ASA GG (dal 


Subhaanal malikil qudduusi (rabbul malaaikati warruh) tiga kali, sedang yang ketiga, 
beliau membacanya dengan suara keras dan panjang. (HR. An-Nasai 3/244, Ad- 
Daruquthni dan beberapa imam hadis yang lain. Sedang kalimat antara dua tanda 
kurung adalah tambahan menurut riwayatnya 2/31. Sanadnya shahih, lihat Zadul 
Ma'ad yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnauth dan Abdul Qadir Al-Arnauth 1/337) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


34- DOA PENAWAR HATI VANG DUKA 
ĦUĦ ¿aÚ MONA KM Hang KM AS A agil 
A al J Bilal tiai à ae ei i aa 
Kaf atte ‘j eis A Ai a adi da arina Q 
JAS ol Bie A ade AA SA gj ts ja 
GANG a SR a JAI eÜ ka) GA 
GAR 


.. 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak 
hamba perempuanMu (Hawa). Ubun-ubunku di tanganMu, keputusan-Mu berlaku 
padaku, qadhaMu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama 
(baik) yang telah Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam 
kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau 
khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya Engkau jadikan Al- 
Qur'an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan 
kesedihanku.” (HR. Ahmad 1/391. Menurut pendapat Al-Albani, hadits tersebut 
adalah sahih.) 


2 - ° z - 0,43 rt, - - ko 3 ° %, % 2 & 
(da9 Jaa 9 ANg adl a h dge] | agii 
- 2 “ya -— od “ ° A - A Q 
s s 
JAN KE a ag a JANG 
“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan 
menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan 
orang.” (HR. Al-Bukhari 7/158. Rasulullah a9 de dl Wa senantiasa membaca doa 
ini, lihat kitab Fathul Baari 11/173) 
35- DOA UNTUK KESEDIHAN YANG MENDALAM 
“° á — AN ë > A o, 30 ma- AN g > 
O dI o al S) A S aali aiad an) YANG 
22 w Š ⁄ KUAT 3 Ġ NN g - Ao 
gyan Sg Sl gladi GAN YP ATI S caka) 
Ao - x° - 
II Gaal 
“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Agung dan Maha 


Pengampun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai 
arasy, yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan 














http://an-nawawi.blogspot.com 


yang menguasai langit dan bumi. Tuhan Yang menguasai arasy, lagi Maha Mulia.” 
(HR. Al-Bukhari 7/154, Muslim 4/2092.) 


< 


ie Ah A a S sa a | 


“Ya Allah! Aku mengharapkan (mendapat) rahmatMu, oleh karena itu, jangan 
Engkau biarkan diriku sekejap mata (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). 
Perbaikilah seluruh urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau.” 
(HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42. Menurut pendapat Al-Albani, hadits di atas 
adalah hasan dalam Shahih Abu Dawud 3/959.) 


CHAI! Sya CAS (ea) Waa SN YANG 


“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci Engkau. 
Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zhalim.” (HR. At-Tirmidzi 5/529 dan 
Al-Hakim. Menurut pendapatnya yang disetujui oleh Adz-Dzahabi: Hadits tersebut 
adalah shahih 1/505, lihat Shahih At-Tirmidzi 3/168.) 


Ú a 8 21 9 aO A) AN 


“Allah-Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu.” (HR. 
Abu Dawud 2/87 dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/335.) 


36- DOA BERTEMU DENGAN MUSUH DAN PENGUASA 


° ° A Ay 0, “4 ko fa o oa go aag oanh TPT 
BA jga a l aig aa ga ci ai Ú) a 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka (agar kekuatan 
mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami). Dan aku berlindung 
kepadaMu dari kejelekan mereka.” (HR. Abu Dawud 2/89. Menurut pendapat Al- 
Hakim dan disepakati Adz-Dzahabi: Hadits di atas adalah shahih 2/142) 


< 


«dual éL ç id gal ib el esa NG ae aj a 
SABI d s 


“Ya Allah! Engkau adalah lenganku (pertolonganMu vang kuandalkan dalam 
menghadapi lawanku). Engkau adalah pembelaku. Dengan pertolongan-Mu aku 
menang, dengan pertolongan-Mu aku menvergap dan dengan pertolonganMu aku 














http://an-nawawi.blogspot.com 


berperang.' (HR. Abu Dawud 3/42, At-Tirmidzi 5/572, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 
3/183) 


SS għ Ani y al Kama 


'Cukuplah Allah bagi kami. Dan Dia-lah, Tuhan yang paling tepat dipasrahi (dalam 
menghadapi segala urus-an).” (HR. Al-Bukhari 5/172.) 


37- DOA ORANG YANG TAKUT KEZHALIMAN PENGUASA 


al sanad) GAN Gg cara liga G, ag 
da ya | EPE NE NA a SS Oa O 
ASI Yg AG Jang BA JE ¿b għ aa jal IE 
al GI 


Ya Allah, Tuhan Penguasa tujuh langit, Tuhan Penguasa “Arsy yang agung. Jadilah 
Engkau pelindung bagiku dari Fulan bin Fulan, dan para kelompoknya dari 
makhlukMu. Jangan ada seorang pun dari mereka menyakitiku atau melampaui 
batas terhadapku. Sungguh kuat perlindunganMu, dan agunglah pujiMu. Tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Engkau. (al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 707. 
Dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 545) 


a) glana) c Da Cg (l a Y EF Ab gi o 


d A oğ 


AE ya Ala II AI MB QAS l aal 
agil Yig Gal | Ca Melia o ASU); Naa “ala 
d jis cl ta Jey Ja cah 2 Oa IO US 
(X3). a SAN Yg Lal 


Allah Maha Besar. Allah Maha Perkasa dari segala makhlukNya. Allah Maha Perkasa 
dari apa yang aku takutkan dan khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah, yang 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menahan tujuh langit agar tidak 
menjatuhi bumi kecuali dengan izinNya, dari kejahatan hambaMu Fulan, serta para 
pembatu-nya, pengikutnya dan pendukungnya, dari jenis jin dan manusia. Ya Allah, 
jadilah Engkau pelindungku dari kejahatan mereka. Agunglah pujiMu, kuatlah 
perlindunganMu dan Maha Suci asma-Mu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain 














http://an-nawawi.blogspot.com 
Engkau. (Dibaca 3 kali). (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 708. 
Dinvatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 546.) 


38- DOA TERHADAP MUSUH 


pi WATT 


Va Allah, vang menurunkan Kitab Suci, vang menghisab perbuatan manu-sia dengan 
cepat. Va Allah, cerai beraikanlah golongan musuh dan goncang-kan mereka. (HR. 
Musliim 3/1362) 


39- DOA APABILA TAKUT KEPADA SUATU KAUM 


ea a o GAS) as | 
. - “ .“ 


Ya Allah, cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau 
kehendaki. (HR. Musliim 4/2300) 


40- BACAAN BAGI ORANG YANG RAGU DALAM BERIMAN 


a. Bagi orang yang ragu dalam beriman, hendaklah mohon perlindungan kepada 
Allah. (HR. Al-Bukhari 6/336 dengan Fathul Bari dan Muslim 1/120.) 

b. Berhenti dari keraguannya. (HR. Al-Bukhari 6/336 dengan Fathul Bari dan Muslim 
1/120.) 


Hendaklah mengatakan: 
(C3 Ah Ci) 


“Aku beriman kepada Allah dan kebenaran para rasul yang diutus oleh-Nya.” (HR. 
Muslim 1/119-120.) 


Hendaklah membaca firman Allah Ta'ala: 


Dia-lah yang Awal (Allah telah ada se-belum segala sesuatu ada), yang Akhir (Di 
saat segala sesuatu telah hancur, Allah masih tetap kekal), yang Zhahir (Dia-lah 
yang nyata, sebab banyak bukti yang menyatakan adanya Allah), yang Batin (tidak 
ada sesuatu yang boleh menghalangiNya. Allah lebih dekat kepada hambaNya 
daripada mereka pada dirinya). Dia-lah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu.” 
(HR. Abu Dawud 4/329. Menurut pendapat Al-Albani, hadits di atas adalah hasan 
dalam Shahih Abu Dawud 3/962) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


41- DOA AGAR BOLEH MEMBAYAR HUTANG 
o d- - o o Fr z2 -z o z - - o ° % X & 
a dai aa SKS L-IBSI aqli 
A ga 


“Ya Allah! Cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari 
yang haram. Perkayalah aku dengan karuniaMu (hingga aku tidak minta) kepada 
selainMu.' (HR. At-Tirmidzi 5/560, dan lihat kitab Shahihut Tirmidzi 3/180) 


2: - o oz - ° s 2 Ma - - ko 3 ° %, % 2 ç 
¿a Sl Jaa JAN aqli ba d Iss | agii 
- 2 “ya -— od “. v ° A - °> q 
s s 
JAN Adi s cull alias ca g JS 
"Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan 
menvusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan 
orang.” (HR. Al-Bukhari 7/158.) 


42- DOA MENGHILANGKAN GANGGUAN SYAITAN DALAM SHALAT ATAU 
MEMBACA AL-QUR'AN 


(X3) A ua A JA canai MURAI Ca Wil Age 


(membaca: A'udzu billahi minas syaithanir rajim), lantas meludahlah ke kirimu, tiga 
kali.” (HR. Muslim 4/1729. Aku membacanya apabila ada syaitan yang 
menggangguku, lantas gangguan tersebut dihilangkan) 


43- DOA ORANG YANG MENGALAMI KESULITAN 


II) AAN Jadi Sa Sa da U $) Jia $ Ag 
& 3. ea ħà 


Va Allahl Tidak ada kemudahan kecuali apa vang Engkau jadikan mudah. Sedang 
yang susah boleh Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya.” (HR. 
Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya no. 2427 (Mawaarid), Ibnus Sunni no. 351. Al- 
Hafizh berkata: Hadits di atas sahih, dan dinyatakan shahih pula oleh Abdul Qadir Al- 
Arnauth dalam Takhrij Al-Adzkar oleh Imam An-Nawawi, h. 106) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


44- APA YANG PERLU DILAKUKAN BAGI ORANG YANG BERDOSA 
Aa SoA- o A ġ 0 3m Z ya 
NI Sih Ie Gala 
ALAM AE 9) À ikan a yaa 


Tidaklah ada seorang hamba berbuat suatu dosa, lantas berwudhu dengan sempurna 
kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua ra'kaat, kemudian membaca istighfar 
kecuali pasti diampuni dosanya. (HR. Abu Dawud 2/86, At-Tirmidzi 2/257 dan Al- 
Albani berpendapat bahwa hadits tersebut shahih dalam Shahih Abu Dawud 1/283.) 


45- DOA UNTUK MENGUSIR SYAITAN 


Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan (dengan membaca: A'udzu billahi 
minas syaithanir rajim). (HR. Abu Dawud 1/206, At-Tirmidzi, lihat Shahih At-Tirmidzi 
1/77, dan lihat surah Al-Mukminun 98-99.) 


Membaca adzan. (HR. Muslim 1/291, Al-Bukhari 1/151.) 


Membaca zikir tertentu vang sudah diterangkan dalam hadits dan membaca Al- 
Qur'an.148) . (Rasulullah lg As dl la bersabda: “Jangan jadikan rumah- 
rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan 
Surah Al-Baqarah di dalamnya.” (HR. Muslim 1/539). Sebagian hal yang dapat 
mengusir syaitan adalah bacaan dan zikir di waktu pagi dan petang (yang dilakukan 
oleh Rasulullah plg dis Wil (ska), bacaan akan tidur dan bangun daripadanya, masuk 
dan keluar dari rumah, masuk mesjid dan keluar daripadanya, membaca ayat Kursi 
ketika akan tidur, dua ayat yang terakhir dari surah Al-Bagarah dan orang yang 
membaca: Laa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu 
wahuwa 'alaa kulli syai-in gadiir, seratus kali, maka akan menjadi benteng dari 
syaitan pada hari itu. Begitu juga adzan) 


46- APABILA TERTIMPA SESUATU YANG TIDAK DISENANGI 
Z.“ A a A 3 
Ja pla La Ig A5 


“Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan.” (HR. Muslim 
4/2052.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


47- UCAPAN SELAMAT BAGI ORANG VANG DIKARUNIAI ANAK DAN 
BALASANNVA 


A “ - - a di Sal f 0 Ao > A 76 Ay an - 
Ag caa Al E E g El gA gall i E AW ALL 
- BY |, “242 T RR BA À og ĠAL- AG a AG A. 
5 5 - . > 
cii wl ugr : 9835 Ugal aale A 19.6 a 9 9 Dai 
“ta? - A 48, AN “4 e - fo AN 4 “ 0 gt - “V -- 
da Ala a) Wg Ia AN) Ilang cell Ms 
“ç e ¿e 2 
Ax 
'Semoga Allah memberkahimu dalam anak vang diberikan kepadamu. Kamu pun 
bersvukur kepada Sang Pemberi, dan dia dapat mencapai dewasa, serta kamu 
dikaruniai kebaikannva.' Sedang orang vang diberi ucapan selamat membalas 
dengan mengucapkan: 'Semoga Allah juga memberkahimu dan melimpahkan 
kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, 
mengaruniakan kepadamu sepertinva dan melipatgandakan pahalamu.' (Lihat Al- 
Adzkar, karva An-Nawawi, hal. 349, dan Shahih Al-Adzkar lin Nawawi, oleh Salim Al- 
Hilali 2/713) 
48- DOA PERLINDUNGAN KEPADA ANAK 


Adalah Rasulullah ag de Al uwa berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain, 
beliau membaca: 


(Ag dang jian GE oa Al i lal, Can) 
NG gs GS 


“Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna, dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang 
jahat." (HR. Al-Bukhari 4/119.) 


49- DOA APABILA BERKUNJUNG KEPADA ORANG YANG SAKIT 
AN A a ° Mo A - - 
Äl pLi o Dah oG I 


“Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah.” (HR. Al- 
Bukhari dengan Fathul Bari 10/ 118.) 


(x7) Biża of aad a a) akal) ak) Jk 


“Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang 
agung, agar menyembuhkan penyakitmu” (“Tidaklah seorang hamba Muslim 














http://an-nawawi.blogspot.com 


mengunjungi orang sakit vang belum datang ajalnva, lalu membaca sebanvak tujuh 
kali: ... (Al-Hadits) ... kecuali ia pasti disembuhkan, HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan 
lihat Shahih At-Tirmidzi 2/210 dan Shahihul Jami' 5/180.) 


50- KEUTAMAAN BERKUNJUNG KEPADA ORANG SAKIT 


alali olii Jai ae ISI Halang ANE À AN) (ka JU 
“ë ods On ja ial ABI 3 GB pia 
a Aa NN Gg SE La SgS OA A Ka 
Aa la Cd Gg ayle plia plaia OS ONG agan 


Rasulullah ahy de Al ka bersabda: “Apabila seorang laki-laki berkunjung kepada 
saudaranya yang muslim, maka seakan-akan dia berjalan di kebun Surga hingga 
duduk. Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan deras. Apabila 
berkunjung di pagi hari, maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya, agar 
mendapat rahmat hingga petang. Apabila berkunjung di petang hari, maka tujuh 
puluh ribu malaikat akan mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi.” (HR. At- 
Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/244 dan Shahih At- 
Tirmidzi 1/286. Ahmad Syakir menyatakan, bahwa hadits tersebut adalah shahih.) 


51- DOA ORANG SAKIT YANG TIDAK ADA LAGI HARAPAN UNTUK HIDUP 
TERUS 


II ai pet lady (kan jis cd jid agil 


“Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku dan pertemukan aku dengan 
Kekasih Yang Maha Tinggi.” (HR. Al-Bukhari 7/10, Muslim 4/1893.) 


Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu diusapkan ke wajahnya dan 


beliau bersabda: 
Sal ca gali J) 21 YI AI Ç 


“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya mati itu mempunyai 
sekarat.” (HR. Al-Bukhari 8/144 dengan Fathul Bari dalam hadits terdapat 
keterangan siwak.) 


ASA $ ebda g all H ASI Sa ga AA S 
T daa) Ag Mi 41 2 A) YI AG ál ja AY dang 
AG SS Vs Usa Ty a S 4-1 














http://an-nawawi.blogspot.com 


'Tiada Tuhan vang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan 
vang berhak disembah selain Allah Vang Maha Esa, tidak ada Tuhan vang berhak 
disembah selain Allah Vang Maha Esa, tiada sekutu bagiNva, tidak ada Tuhan vang 
berhak disembah selain Allah, bagiNva kerajaan dan bagiNva pujian. Tidak ada 
Tuhan vang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada dava dan kekuatan, kecuali 
dengan pertolongan Allah.' (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Menurut pendapat Al- 
Albani hadits tersebut adalah sahih. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 3/152 dan Shahih 
Ibnu Majah 2/317) 


52- MENGAJARI ORANG VANG AKAN MENINGGAL DUNIA 
AG- -hpa AN ġ - Z A + 7 Z 42 ° 
Ad JAI dl YI AI 9 425 JAN IE O 
Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah: Laa ilaaha illallaah, akan masuk 


Surga. (HR. Abu Dawud 3/190, dan lihat Shahihul Jami' 5/432.) 


53- DOA ORANG YANG TERTIMPA MUSIBAH 
ox? A 0.0 yo A B3 Gg 703 - o %, q 4 
sikka (A A agii Op dal) g ai ÚJ 
- Ñ Z ox ° ° s, £ 
a Sai 
“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali (di hari Kiamat). 


Ya Allah! Berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik (dari 
musibahku).” (HR. Muslim 2/632.) 


54- DOA KETIKA MEMEJAMKAN MATA MAYAT 
Aa ae e Ago- ° RO - o Ç Ah O qa & X & 
ea å AA REN (Aala) SA ASI agt 
O G Alg Gl AE g etid AAS ¿à 231515 


à 1819 9 58 B AI dg alai 


“Ya Allah! Ampunilah si Fulan (hendaklah menyebut namanya), angkatlah derajatnya 
bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah penggantinya bagi orang- 
orang yang ditinggalkan sesudahnya. Dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan, 
seru sekalian alam. Lebarkan kuburannya dan berilah penerangan di dalamnya.” 
(HR. Muslim 2/634.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


55- DOA DALAM SHALAT JENAZAH 
AI Aa Sig die eg an Aan jig AI JSE) aqli 
A AA a A pa Ag A Kg 
a Ala AN a an ga Sati US GUA 


z 


Z: 9 +ç g 


Ya Lagi AR Ga AA SAT ca Ga Ta 
GHAS SI jadi lab (Ga sasi Aa ALS Ang) 
fix) 


“Ya Allah! Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari 
beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang 
mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. 
Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang 
putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah 
keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri 
(atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia 
ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.” (HR. Muslim 2/663.) 


% °w“ “ 4⁄% aZ 7 ya “h7 43477 Ç 43477 4° < | FA 
Ú a tk s lU Gas Cuasi Oak) a +U 
- ° “A % A g&° <° “Ú G ana 4 X“ 4 ° ab 
gie Aal a Aiaj ca agiti JULI 5 U I U 
& x & - ° - A &>— ¿x % I goh ¿ ° — -— ° 
Y agili tai us AA yA Lia ASIA gi Cag sadhu) 
Ao. aka á “ 820 4° ° & 
dana Kl Yg sal a jadi 
“Ya Allah! Ampunilah kepada orang yang hidup di antara kami dan yang mati, orang 
yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir ,laki-laki maupun perempuan. Ya 
Allah! Orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dengan memegang 
ajaran Islam, dan orang yang Engkau matikan di antara kami, maka matikan dengan 
memegang keimanan. Ya Allah! Jangan menghalangi kami untuk tidak memperoleh 


pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya.” (HR. Ibnu Majah 1/480, 
Ahmad 2/368, dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/251.) 


ya dah ga Jag Ala CB GA Oa OS OJ ngi 
LALU Gal Ps) Qhi ci JUN ag A 
aa JIN asal Ch WS) Aam og Al 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Ya, Allah! Sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam tanggunganMu dan tali 
perlindunganMu. Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa Neraka. Engkau adalah 
Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah dan belas kasihanilah dia. Sesungguhnva 
Engkau, Tuhan Vang Maha Pengampun lagi Penvavang.' (HR. Ibnu Majah. Lihat 
Shahih Ibnu Majah 1/251 dan Abu Dawud 3/211.) 


Oe = Ng ang l ca Aka) al a agi 
Kue CS Gol Adan yi Ii Bua GS Gl dalas 


LAN 


das Talas 


Ya, Allah, ini hamba-Mu, anak ham-baMu perempuan (Hawa), membutuh-kan 
rahmatMu, sedang Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksanya, jika ia berbuat 
baik tambahkanlah dalam amalan baiknya, dan jika dia orang yang salah, 
lewatkanlah dari kesalahan-nya. (HR. Al-Hakim. Menurut pendapatnya: Hadits 
tersebut adalah shahih. Adz-Dzahabi menyetujuinya 1/359, dan lihat Ahkamul 
Jana'iz oleh Al-Albani, halaman 125) 


56- DOA UNTUK MAYAT ANAK KECIL 


°. | ja LAN Aa j Big | 

HIM LAS. Oa cas Agil 
Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur. (HR. Malik dalam Al-Muwaththa' I/288, 
Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 3/217, dan Al-Baihagi 4/9. Syu'aib Al-Arnauth 
menyatakan, isnad hadits di atas shahih dalam tahgignya terhadap Syarhus Sunnah, 


karya Al-Baghawi 5/357) 


Apabila membaca doa berikut, maka itu lebih baik: 


an DA Zo a-a- og -a 2 qQ- ° sG 
5 » -2-20 a ⁄“ 2 4° ⁄“ 
aa Tan dah pal A ae 3 lagi jl ya 4 
- 2. Aahe e ag O * A3 g-0 A 77094 ° 2 
is ¿tax ju 483 casd ya Anas A dal, (Ona gal 
foq foq Z A ° £ ° - 
AJA) (ja [5a Salg so a K Ia Ail spaad 
“° wa- o- o ° + % 2 & 
GĦU Liku (yag UU Ws ig Na SSI agii 
“Ya Allah! Jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulu dan simpanan 
bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah! 
Dengan musibah ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala 
yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalih dan jadikanlah dia 


dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan Neraka 
Jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (di 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Surga) vang lebih baik daripada keluarganva (di dunia). Va Allah, ampunilah 
pendahulu-pendahulu kami, anak-anak kami, dan orang-orang vang mendahului 
kami dalam keimanan” (Lihat Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah 3/416 dan Ad-Durusul 
Muhimmah li 'Aammatil Ummah, oleh Svaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, 
halaman 15.) 


Z o £- Ag A -A %44 åo Bag 
Soal Kilang Una UI Ala aġlli 
“Wa Allah! Jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta 
pahala buat kami.” (HR. Al-Bukhari 2/80: Muslim 2/636) 
57- DOA UNTUK BELASUNGKAWA 


(Ana Jab SAN gerai US (eat La Ag ASI Ca ALI | 


aa 
o A T o o & a 
a. 9 a ... 


Sesungguhnya hak Allah adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. 
Segala sesuatu yang di sisi-Nya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Oleh karena 
itu, bersabarlah dan carilah ridha Allah.” (HR. Al-Bukhari 2/80: Muslim 2/636.) 


ah ik ep aal dal ahi alani Ji 
ČH ab 


Apabila seseorang berkata: “Semoga Allah memperbesar pahalamu dan 
memperbagusi dalam menghiburmu dan semoga diampuni mayatmu”, adalah suatu 
perkataan yang baik. (An-Nawawi, Al-Adzkar, hal. 126) 


58- BACAAN KETIKA MEMASUKKAN MAYAT KE LIANG KUBUR 
y ° £ -2 RGA 2 z y ° 
A J gy Aiu leg A aa 


Bismillaahi wa 'alaa sunnati Rasulillaah. (HR. Abu Dawud 3/314 dengan sanad yang 
shahih. Untuk Imam Ahmad meriwayatkan sebagai berikut: “Bismillaah wa 'alaa 
millaati Rasuulillaah”, sedang sanadnya shahih.) 


59- DOA SETELAH MAYAT DIMAKAMKAN 


AA SU ad aS xatt 
e . A 


Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dia. (Adalah Nabi n apabila selesai 
memakamkan mayat, beliau berdiri di atasnya lalu bersabda: “Mintalah ampun 














http://an-nawawi.blogspot.com 


kepada Allah untuk saudaramu, dan mohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketika 
ditanva oleh dua malaikat), sesungguhnva dia sekarang ditanva.' HR. Abu Dawud 
3/315 dan Al-Hakim, ia menshahihkannva dan disepakati oleh Adz-Dzahabi 1/370.) 


60- DOA ZIARAH KUBUR 


Gly ceall ciiao Ca aal Qi able adhul 
| Usia aka dl Lb O | 
Aital aki Lil Ah a dlu [Waa]; 


Semoga kesejahteraan untukmu, wahai penduduk kampung (Barzakh) dari orang- 
orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami -insya Allah- akan menyusulkan, 
kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu, agar diberi keselamatan (dari apa 
yang tidak diinginkan). (HR. Muslim 2/671 dan Ibnu Majah. Lafazh hadits di atas milik 
Ibnu Majah 1/494, sedangkan doa yang ada di antara dua kurung, menurut riwayat 
Muslim, 2/671) 


61- DOA APABILA ADA ANGIN RIBUT 


MA 2 Oa en Sg Bilal A agi 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini, dan aku 
berlindung kepadaMu dari kejelekannya.” (HR. Abu Dawud 4/326, Ibnu Majah 
2/1228, dan lihatlah kitab Shahih Ibnu Majah 2/305) 


A a Ay GA a s Sg da A ati 


Aka ja a a gang Ayah a a Nge 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin (ribut ini), kebaikan 
apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung 
kepadaMu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan 
tujuan angin dihembuskan.” (HR. Muslim 2/616 dan Al-Bukhari 4/76) 


62- DOA KETIKA ADA HALILINTAR 
na 9 L ka - - Ao d Su A o eQ, L ° 
ASA (ya ASASI 9 dalaman AS II mug GAN Uus 


“Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujiNya, begitu juga para 
malaikat, karena takut kepadaNya." (Al-Muwaththa' 2/992. Al-Albani berkata: Hadits 
di atas mauguf yang shahih sanadnya) 


63- DOA UNTUK MINTA HUJAN 














http://an-nawawi.blogspot.com 


2a -0a Z“ 4 Zo z Z° - &° + 2 go += ° Bag 
ç Wa yè WL ¿Ia ja Li ja aka DE hu agi 
7“ -— °x & - 
jal jib dab 
“Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan 
tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak 


ditunda-tunda.” (HR. Abu Dawud 1/303, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam 
Shahih Abi Dawud 1/216) 


Ask a AS Sa cute aqli 


“Ya Allah! Berilah kami hujan. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah! 
Hujanilah kami,” (HR. Al-Bukhari 1/224 dan Muslim 2/613) 


fak ° £ “4&“ ° O Kawi” “4” NAK ° daq 
dah ag di) jg ia Slate, Gal agul 
A 
duai 
“Ya Allah! Berilah hujan kepada hamba-hambaMu, ternak-ternakMu, berilah 


rahmatMu dengan merata, dan suburkan tanahMu yang tandas.” (HR. Abu Dawud 
1/305 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud 1/218) 


Ç NG 


64- DOA APABILA HUJAN TURUN 
z. Z“ Bag 


“Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia, tanaman dan 
binatang).” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 2/518) 


65- BACAAN SETELAH HUJAN TURUN 
“° “⁄ y ox.“ +° A 
Aslam 19 AI Jelly Ú Jaa 


“Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.” (HR. Al-Bukhari 1/205, Muslim 
1/83.) 


66- DOA AGAR HUJAN BERHENTI 


Seal Jali AYI AS Agil Uie F5 Usa aġlli 
AN) Saling Aga) kag 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya, Allah! Berilah hujan ke 
daratan tinggi, beberapa anak bukit perut lembah dan beberapa tanah yang 
menumbuhkan pepohonan.” (HR. Al-Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614.) 


67- DOA MELIHAT BULAN TANGGAL SATU 
KASAN ag Ga Ul Ala gp Sa a 
dl; 35 Ur) ew jiġ U) Ga Lal Gd GAN ca ag 


AN | 


“Allah Maha Besar. Ya Allah! Tampakkan bulan tanggal satu itu kepada kami dengan 
membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam serta mendapat taufik 
untuk menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. Tuhan kami dan Tuhanmu 
(wahai bulan sabit) adalah Allah.” (HR. At-Tirmidzi 5/504, Ad-Darimi dengan lafazh 
hadits yang sama 1/336 dan lihat Shahihut Tirmidzi 3/157.) 


68- DOA KETIKA BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA 
Ay La. 9 A ° Ae 2 0 AA Badi -4 2 2 A 
A SS 25 Sa A CW AI 


“Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap, insya 
Allah.” (HR. Abu Dawud 2/306, begitu juga imam hadits yang lain. Dan lihat 
Shahihul Jami' 4/209) 


DAR ph OR kg LN aa ba LA 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan rahmatMu yang meliputi 
segala sesuatu, supaya memberi ampunan atasku.” (HR. Ibnu Majah 1/557. Menurut 
Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adzkar, lihat Syarah Al-Adzkar 4/342) 

69- DOA SEBELUM MAKAN 

Rasulullah adeg dis dl ha bersabda (HR. Abu Dawud 3/347, At-Tirmidzi 4/288, dan 


lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 2/167.): “Apabila seseorang di antara kamu memakan 
makanan, hendaklah membaca: 


A) au 


Apabila lupa pada permulaannya, hendaklah membaca: 














http://an-nawawi.blogspot.com 


219 Alai ata 


Rasulullah s de àl la bersabda (HR. At-Tirmidzi 5/506, dan lihat Shahih 
Tirmidzi 3/158): “Barang-siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, 
hendaklah membaca: 


Z o 4° - °. %4% ° -AG 
5 
Aa IA Wanda ABU 8 Ú agii 
Ya Allah! berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih 


baik. 


Apabila diberi rezeki berupa minuman susu, hendaklah membaca: 
A 4 a a °. 4 ° -Ağ 
Aa G3 39 435 Ú1 3 Ó ali 
70- DOA SETELAH MAKAN 
° % ° z ° ° A 39 - so 2 
(A JA ji oa A Aib 739 Maki Gal AM Sandi 
mi ġà 
SANS 
“Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki 


kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.” (HR. Penyusun kitab Sunan, kecuali An- 
Nasai, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/159) 


z ° #— 


N3 AK >e A Oa b (AS Jala Al LAI 


Ae . paga 


“Segala puji bagi Allah (Aku memujiNya) dengan pujian yang banyak, yang baik dan 
penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak boleh ditinggalkan, 
ya Tuhan kami.” (HR. Al-Bukhari 6/214, At-Tirmidzi dengan lafazh yang sama 5/507) 


71- DOA TAMU KEPADA ORANG YANG MENGHIDANGKAN MAKANAN 


o- o ° + &% E o - 3G 
5 
mg api SEN cat) La ag] AG agi 
“Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan 


belas kasihanilah mereka.” (HR. Muslim 3/1615.) 


72- BERDOA UNTUK ORANG YANG MEMBERI MINUMAN 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Ga dy La jla Ki 


“Wa Allah! Berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan 
berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku.” (HR. Muslim 
3/126) 


73- DOA APABILA BERBUKA DI RUMAH ORANG 
o @- Fr A - 0 AA- > “> aZ. £ — “° 2 4f Ài-q97 - a 
Calung «HI akulah S| gi asais šj 
£ - A - 
YA) asle 
e A a 
'Semoga orang-orang vang berpuasa berbuka di sisimu dan orang-orang vang baik 
makan makananmu, serta malaikat mendoakannva, agar kamu mendapat rahmat.' 
(Sunan Abu Dawud 3/367, Ibnu Majah 1/556 dan An-Nasa'i dalam 'Amalul Vaum wal 


Lailah no. 296-298. Al-Albani menvatakan, hadits tersebut shahih dalam Shahih Abi 
Dawud, 2/730) 


74- DOA ORANG VANG BERPUASA APABILA DIAJAK MAKAN 


rag 0 Ú Ba AQA 22 - L 0 A o Aqa, o A.A - A 
OV Oy Jat Gla DK Ol aii akan) Ge | 
o- “QA ,Z Q 2 - 
akalé | Jasa 
Apabila seseorang di antara kamu diundang (makan) hendaklah dipenuhi. Apabila 


puasa, hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Apabila tidak 
puasa, hendaklah makan.” (HR. Muslim 2/1054) 


a 


al 


e 


75- UCAPAN ORANG VANG PUASA BILA DICACI MAKI 
B a- o 4 B a- ° 4 
ua A aila A 


Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. (R. Al- 
Bukhari dengan Fathul Bari 4/103, Muslim 2/806) 


76- DOA APABILA MELIHAT PERMULAAN BUAH 
° 4 o - o -z 0 2. o - -e o . o -Ağ 
E GI AG iida A Wk Las A Weh ali 
YA 0 $ 4 o - - 
Ta 43 1 A U Lista 
“Ya Allah! Berilah berkah buah-buahan kami, berilah berkah kota kami, berilah 


berkah gantangan kami (sehingga di antara kami tidak sering mengurangi 
timbangan) dan berilah berkah mud kami.” (HR. Muslim 2/1000.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


77- DOA KETIKA BERSIN 


Rasulullah auy dle Al ska bersabda (HR. Al-Bukhari 7/125.): Apabila seseorang di 
antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan: 


4 Ao — 
all (PEN) 
(Segala puji bagi Allah), 


lantas saudara atau temannva mengucapkan: 
AN “= £ > Q 
$ 
awl) dan ju 


(Semoga Allah memberi rahmat kepadaMu). Bila teman atau saudaranya 
mengucapkan demikian, bacalah: 


Ke ea AI Sa 

ASIL mbang al) asang 

(Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu) 

78- BACAAN APABILA ORANG KAFIR BERSIN KEMUDIAN MEMUJI ALLAH 
ell ea AI Kap 
ASIL mbang Ql yaa 

(Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu). (HR. At- 


Tirmidzi 5/82, Ahmad 4/400, Abu Daud 4/308. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 2/354) 
79- DOA KEPADA PENGANTIN 
Oa O & gÈ g9 2 222 2 Tapi “ AN Gah a 
5 5 5 5 

AS AS mang Elle Cb EL l 
“Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu 
berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan.” (HR. Penyusun- 
penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai dan lihat Shahih At-Tirmidzi 1/316) 
80- DOA PENGANTIN KEPADA DIRINYA 


Apabila seseorang di antara kamu kawin dengan seorang perempuan atau membeli 
pembantu, hendaklah mengucapkan: 


Ay Sel Al Lila La Ag Aja Ba LA) agi 


AÉ “ &%“ L Z “x l, ¿š °% 
ew $ .. 4 9 J GA 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan perempuan atau pembantu 
ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon 
perlindungan kepadaMu dari kejelekan perempuan atau pembantu ini dan apa yang 
telah Engkau ciptakan dalam wataknya. 

Apabila membeli unta, hendaklah memegang puncak punuknya, lalu mengucapkan 
seperti itu.” (HR. Abu Dawud 2/248, Ibnu Majah 1/617 dan lihatlah Shahih Ibnu 
Majah 1/324) 


81- DOA SEBELUM BERSETUBUH 
GR Z 2 ° Z. WALL oa ož- Ha g » o 
83 a AN ag UA Waa ngli ANI pun 


“Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan syaitan 
untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami.” (HR. Al-Bukhari 
6/141, Muslim 2/1028.) 


82- DOA KETIKA MARAH 
o a ° Ç. - Y ho 3 
. a . 
CAN (Uas Ya dlu Iss 
“Aku berlindung kepada Allah dan syaitan yang terkutuk.” (HR. Al-Bukhari 7/99, 


Muslim 4/2015) 


83- DOA APABILA MELIHAT ORANG YANG MENGALAMI UJIAN 
ox, - ° aqla L- ARJA a ° s... ° *& qa 2° — 
JIS IE (hang A A) Laa an GA) AU Sas) 
GAS awa < a ° Í 


“Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi 
cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepada-ku, melebihi orang 
banyak.” (HR. At-Timidzi 5/494, 5/493, dan lihatlah Shahih At-Tirmidzi 3/153.) 


84- BACAAN DALAM MAJLIS 


Dari Ibnu Umar katanya adalah pernah dihitung bacaan Rasulullah dalam satu majlis 
seratus kali sebelum beliau berdiri, yaitu: 


KOSAN A a ole G9 BUAS 0) 


“Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau 
Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun.” (HR. At-Tirmidzi dan Imam hadis 
lain, lihat pula di Shahih At-Tirmidzi 3/153, Shahih Ibnu Majah 2/321, dan lafazh 
hadis tersebut menurut riwayat At-Tirmidzi) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


85- PELEBUR DOSA MAJLIS 
dia SY AY yi a ig Si Silau 
N Cl 


"Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memujiMu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.' (HR. 
Ash-haabus Sunan dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/153. Dari Aisyah, dia berkata: 
“Setiap Rasulullah lg Us dl a duduk di suatu tempat, setiap membaca Al- 
Qur'an dan setiap melakukan shalat, beliau mengakhirinya dengan beberapa 
kalimat.” Aisyah x berkata: Aku berkata: “Wahai Rasululllah! Aku melihat engkau 
setiap duduk di suatu majelis, membaca Al-Qur'an atau melakukan shalat, engkau 
selalu mengakhiri dengan beberapa kalimat itu.” Beliau bersabda: “Ya, barangsiapa 
yang berkata baik akan disetempel pada kebaikan itu (pahala bacaan kalimat 
tersebut), barangsiapa yang berkata jelek, maka kalimat tersebut merupakan 
penghapusnya. (Kalimat itu adalah: Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa anta 
astaghfiruka wa atuubu ilaik).” HR. An-Nasa'i dalam kitab 'Amalul Vaum wal Lailah, 
hal. 308. Imam Ahmad 6/77. Dr. Faruq Hamadah menvatakan, hadits tersebut 
shahih dalam Tahqiq 'Amalul Vaum wal Lailah, karva An-Nasa'i hal. 273) 


86- DOA KEPADA ORANG YANG BERKATA: GHAFARALLAAHU LAKA 
I 


'Begitu juga kamu.' (HR. Ahmad 5/82, An-Nasa'i dalam 'Amalul Vaum wal Lailah 
halaman 218, no. 421) 


87- DOA UNTUK ORANG VANG BERBUAT KEBAIKAN PADAMU 


20 


AN Buana 
5 s 

Jaa ANI Aja 

“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan”. (HR. At-Tirmidzi 2035, lihat 


Shahihul Jami' 6244, Shahih At-Tirmidzi 2/200) 


88- CARA MENVELAMATKAN DIRI DARI DAJAL 


YA pan KG) Bg Ji Ga) jib baka Ga 
Ca MA) gil ae Aii ya al SLYT Jail 


Barangsiapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka 
terpelihara dari (gangguan) dajjal. (HR. Muslim 1/555. Dan dalam riwayat lain, “dari 














http://an-nawawi.blogspot.com 


akhir surah Al-Kahfi”, Muslim 1/556.) Begitu juga minta perlindungan kepada Allah 
dari fitnah dajjal setelah tasyahud akhir dari setiap shalat. (Lihat hadits no. 55 dan 
no. 56 dari buku ini) 


89- DOA KEPADA ORANG BERKATA: AKU SENANG KEPADAMU KERANA 
ALLAH 


A ag- o “4 wW 

Al cina | GA dia għal 
'Semoga Allah mencintai kamu vang cinta kepadaku karenaNva.' (HR. Abu Dawud 
4/333. Al-Albani menvatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih Sunan Abi Dawud 
3/965) 


90- DOA KEPADA ORANG VANG MENAWARKAN HARTANVA UNTUKMU 


'Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu.' (HR. Al-Bukhari 
dengan Fathul Baari 4/88.) 


91- DOA UNTUK ORANG VANG MEMINJAMI KETIKA MEMBAVAR UTANG 
Saad) Ala sia Las) dag AAN AAN SL 
SI 5 


'Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. 
Sesungguhnva balasan meminjami adalah pujian dan pembavaran.' (HR. An-Nasai 
dalam 'Amalul Vaum wal Lailah, hal. 300, Ibnu Majah 2/809, dan lihat Shahih Ibnu 
Majah 2/55.) 


92- DOA AGAR TERHINDAR DARI SVIRIK 
L 4 52, alei Giy ep yii oj eh Yei A) a gui 


Atis 


“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, agar tidak menyekutukan 
kepadaMu, sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa yang tidak 
aku ketahui.” (HR. Ahmad dan imam yang lain 4/403, lihat Shahihul Jami’ 3/233, 
dan Shahihut Targhrib wat Tarhib oleh Al-Albani 1/19.) 


93- DOA UNTUK ORANG YANG MENGATAKAN: BAARAKALLAHU FIIKA 


AN) AU dg 














http://an-nawawi.blogspot.com 


'Semoga Allah juga melimpahkan berkah kepadamu.' (Ibnu Sunni h. 138, no. 278, 
lihat Al-Waabilush Shavvib Iibnil Qavvim, hal. 304. Tahqiq Muhammad Uvun) 


94- DOA MENOLAK FIRASAT BURUK / SIAL 


E a Yy GA S) A Yg Sala II aa Y Ag 


“Wa Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan, dan Tidak ada 
kebaikan kecuali kebaikanMu, serta tiada Ilah (yang berhak disembah) selain 
Engkau.” (HR. Ahmad 2/220, Ibnus Sunni no. 292, dan lihat Al-Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1065) 


95- DOA NAIK KENDERAAN 

AS US Lag ĠA US JA gdl) lagu) Ad Saad 2) aun 
Al Santi A1 Santi fGy galatal UG, ul Lis Ġid ja 
KAGAN AN A | AH Yai) 
ca YG fta A i S a a (ob Calls (il 


“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Tuhan yang menundukkan 
kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. 
Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). Segala 
puji bagi Allah (3x), Maha Suci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya 
diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa 
kecuali Engkau.” (HR. Abu Dawud 3/34, At-Tirmidzi 5/501, dan lihat Shahih At- 
Tirmidzi 3/156) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


96- DOA BEPERGIAN 
x akh- ha o “Gg Ea oA A o AN A Lo AN A o AN 
Ia Ú! 2 al Ulah as a a a a a 
Ri 533 - 03 Aa w- ha- -op R2 A Qe L-- 
UJ agti fo silika Ui (el) Ula oi ka 41 ÚS Las 
- “ Z. SA EA al x 4 a- ° & @%W° < 
La Jani) (jag es gag al) NA Ú š ¿à alus 
& 2 & — iL- - x -a +° $ ° Z = d3q -a° k 
agil dana lis gal JA U jiu Luis UN all AH 
° %, % 4 ç ° © Rra Q ań e 3 á 729 
a=) all JAYI (d ARANG Jud) à Cual] =i 
aa 0 A z was A a a% re - o0 4 40 3 
A e gg Ad Eg Kuli ping ya EL ag 
z 8 2 S a ° X X“ A a s oz oz Ny o £a- - . 
Cs 2043 NG Oei HAL lala JAWI Jal 3 
“° 3 - +” mA - Z, Š 2.84 
GA Gaji Sg Dah 
“Allah Maha Besar (3x). Maha Suci Tuhan yang menundukkan kenderaan ini untuk 
kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali 
kepada Tuhan kami (di hari Kiamat). Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon 
kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini, kami mohon perbuatan yang 
meridhakanMu. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya 
bagi kami. Ya Allah! Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi 
keluarga(ku). Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan 
dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam 
harta dan keluarga.” 
Apabila kembali, doa di atas dibaca, dan ditambah: “Kami kembali dengan 
bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami.” (HR. Muslim 


2/998) 
97- DOA MASUK DESA ATAU KOTA 
a Sg a a a A Ci ati 
O a Dg A Sg OYA Lag gel 
Ghj A ia i ad Mul a ag TG) 
ba ig GAT ig Ai Oa @ AGS ega La s 


“Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi 
dan apa yang di atasnya, Tuhan yang menguasai syaitan-syaitan dan apa yang 
mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Aku 














http://an-nawawi.blogspot.com 


mohon kepadaMu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknva dan apa vang ada di 
dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya 
dan apa yang ada di dalamnya.” (HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits 
tersebut adalah sahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya 2/100, Ibnus Sunni, no. 
524. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Takhrij Adzkar 5/154: “Hadits tersebut 
adalah hasan.” Bin Baz berkata: Hadits itu diriwayatkan pula oleh An-Nasai dengan 
sanad yang hasan. Lihat Tuhfatul Akhyar, hal. 37) 


98- DOA MASUK PASAR 


man Samli 419 Cikal Al ATUL jal 9 sang ani YI AJI Y 


T U A dA Sun ki 32- B A Bae A 
JE dE Ay Al od gn YA Ag Casa 


Ao aw o n 

HA fe 
“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagiNya. BagiNya kerajaan, bagiNya segala pujian. Dialah Yang Menghidupkan dan 
Yang Mematikan. Dialah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tanganNya kebaikan. Dia- 
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” (HR. At-Tirmidzi 5/291, Al-Hakim 1/538, 
dan Al-Albani menyatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih Ibnu Majah 2/21 dan 
Shahih At-Tirmidzi 2/152.) 


99- DOA APABILA BINATANG KENDARAAN TERGELINCIR 


A) ais 


“Dengan nama Allah.” (HR. Abu Dawud 4/296 dan Al-Albani menyatakan, hadits 
tersebut shahih dalam Shahih Abi Dawud 3/941) 


100- DOA MUSAFIR KEPADA ORANG YANG DITINGGALKAN 
AA 2- 30 4 0 “8, AN AAA ° 40 
Ailg aai S iei i AS gul 


“Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya.” (HR. 
Ahmad 2/403, Ibnu Majah 2/943, dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/133.) 


101- DOA ORANG MUKIM KEPADA MUSAFIR 
-bb Á - 0 ye ma. II “4° AN A o ge 
das asi 939 Sila 3 liga AN | $ 3 għal 


“Aku menitipkan agamamu, amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada 
Allah.” (HR. At-Tirmidzi 2/7, At-Tirmidzi 5/499, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 2/155.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


ba ua AH di Jus CBN IG A A 


“Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu, mengampuni dosamu dan 
memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja kamu berada.” (HR. At-Tirmidzi, 
lihat Shahih At-Tirmidzi 3/155) 


102- TAKBIR DAN TASBIH DALAM PERJALANAN 


U Is US Wara 13 ÚŠ sai AN) (pa) Ka JO 


Kau 


. . 


Dari Jabir, dia berkata: “Kami apabila berjalan naik, membaca takbir, dan apabila 
kami turun, membaca tasbih.” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 6/135) 


103- DOA MUSAFIR KETIKA MENJELANG SUBUH 
4° - +Š 4° - if - Pe ° A y ° z aa - - @ 
aaa Gi; Dale ¿SU Oun 9 ¿a| Aan kalur tani 
% “s y A b Fr 4° - o . A F- 
. 3) Oa QL aie Ge Ladi 
“Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah (atas nikmat) dan 
cobaanNya yang baik bagi kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami (peliharalah 
kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api 


Neraka.” (H.R. Muslim 4/2086, Syarah An-Nawawi 17/39.) 


104- DOA APABILA MENDIAMI SUATU TEMPAT, BAIK DALAM BEPERGIAN 
ATAU TIDAK 


BS a ba elli l lala Al 


“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa 
vang diciptakanNva.' (HR. Muslim 4/2080) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


105- DOA APABILA PULANG DARI BEPERGIAN 

Bertakbir tiga kali, di atas tempat vang tinggi, kemudian membaca: 

Say dad Al A A A a Y sanga) SANG 
iċ) gala Ur gas gi Sa aa siti Ħa 


ALO-- - Fra A 


Ag BAYI AG oa jal bib gab) jaka 


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan 
kami. Allah telah menepati janjiNya, membela hambaNya (Muhammad) dan 
mengalahkan golongan musuh dengan sendirian”. (HR. Al-Bukhari 7/163, Muslim 
2/980) 


106- BACAAN APABILA ADA SESUATU YANG MENYENANGKAN ATAU 
MENYUSAHKAN 


Rasulullah adeng dis Al ss apabila ada sesuatu yang menyenangkan, beliau 
membaca: 


A - a ġ.. - 0 o & & 30 - 
(Cak) A adani 153) A Kad) 
(Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya segala amal shalih sempurna) 


Apabila ada sesuatu yang tidak disukai, beliau membaca: 
(WS ES ¿Je 41 12330) 
(Segala puji bagi Allah, atas segala keadaan.) (HR. Ibnu Sunni dalam kitab `Amalul 


Yaum wal Lailah, Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut adalah sahih 
1/499. Al-Albani menyatakan, hadits tersebut sahih dalam Shahihul Jami' 4/201.) 


107- KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT 


A Jë 


Rasulullah bersabda: “Barang-siapa yang membaca shalawat kepadaku sekali, Allah 
akan memberikan balasan shalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. Muslim 1/288) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Ma Ë tale Ikang li gi aiai I) : JS 


Rasulullah bersabda: “Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya, dan 
bacalah shalawatmu padaku, sesungguhnya bacaan shalawat-mu akan sampai 
kepadaku, di mana saja kamu berada.” (HR. Abu Dawud 2/218, Ahmad 2/367, dan 
Al-Albani menyatakan, hadits tersebut shahih dalam Shahih Abi Dawud 2/383) 


(CS Jins ld date LSI La JI) : ds 


Rasulullah bersabda: “Orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebut, dia 
tidak membaca shalawat kepadaku." (HR. At-Tirmidzi 5/551, begitu juga imam hadis 
yang lain, lihat Shahihul Jami' 3/25 dan Shahih At-Tirmidzi 3/177.) 


LA isat YAI A au dd A): 
(GS) (al 


Rasulullah lg His Al ska bersabda: “Sesungguh-nya Allah mempunyai para 
malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi yang akan menyampaikan salam 
kepadaku dari umatku”. (HR. An-Nasa'i, Al-Hakim 2/421. Dishahihkan oleh Al-Albani 
dalam Shahih An-Nasa'i, 1/274.) 


Aa gagy le 21 30 E abg a] a G): Ji 
(Ùd aale i 


Rasulullah bersabda: “Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali 
Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salam-(nva).' (Abu 
Daud no. 2041, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Daud 1/383) 


108- MENYEBARKAN SALAM 
a Nyai Yg a pa Aan Na 9): Jl 
Iya ailai gadha |) pa d alal gl «gala 
(an audi 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Rasulullah aug de ùl ska bersabda: “Kamu tidak akan masuk ke Surga hingga 
kamu beriman, kamu tidak akan beriman secara sempurna hingga kamu saling 
mencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu, apabila kamu lakukan akan saling 
mencintai? Biasakan mengucapkan salam di antara kamu (apabila bertemu).' (HR. 
Muslim 1/74, begitu juga imam yang lain.) 


(Gladi (ja ANI oyi taa di a a SS 
i JI ¿ya Say 3 allail aual ding 


“Ada tiga perkara, barangsiapa yang mampu mengerjakannya, maka sungguh telah 
mengumpulkan keimanan: 1. Berlaku adil terhadap diri sendiri: 2. Menyebarkan 
salam ke seluruh penduduk dunia: 3. Berinfak dalam keadaan fakir.” (HR. Al-Bukhari 
dengan Fathul Bari 1/82, dari hadits ‘Amar secara mauguf muallag.) 


wen :X jab (RAN LS P3 
(a Sa | n calahli asdi)) 58 ji a 


° g ° “ @ 


(dd ya, AS 


Dari Abdullah bin Umar r.a, dia berkata: “Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi aug dle al ba, manakah ajaran Islam yang lebih baik?” Rasulullah 
alag de ùl eka bersabda: “Hendaklah engkau memberi makanan, mengucapkan 
salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak.” (HR. Al-Bukhari dengan 
Fathul Bari 1/55, Muslim 1/65) 


109- APABILA ORANG KAFIR MENGUCAPKAN SALAM 


aie g NAN Gas) Jal ak alu 13 


“Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, jawablah: Wa a'lai-kum.” (HR. 
Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/42, Muslim 4/1705.) 


110- PETUNJUK KETIKA MENDENGAR KOKOK AYAM ATAU RINGKIKAN 
KELEDAI 


Sl A Abai a ani 1 giai AGIN Zla aitaa 1il 


Rey ya Atu Tiai ay; Ġiġi aka lif g SL 
dari Għ, 23 


£ 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Apabila kamu mendengar avam jago berkokok, mintalah anugerah kepada Allah, 
sesungguhnva ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar. keledai 
meringkik, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, 
sesungguhnya ia melihat syaitan. (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 6/350, Muslim 
4/2092) 


111- PETUNJUK APABILA MENDENGAR ANJING MENGGONGGONG 


Ai Capai JAN Sal (pig HN Cai an IB) 
-0-a Ko BUKAN B 


MUSI Ga Dap OC Oa 


Apabila kamu mendengar anjing menggonggong dan mendengar keledai meringkik, 
mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak 
kamu lihat. (HR. Abu Dawud 4/327, Ahmad 3/306. Menurut pendapat Al-Albani, 
hadits ini shahih, dalam Shahih Abi Dawud 3/961) 


112- MENDOAKAN KEPADA ORANG YANG ANDA CACI 


asa AI) AA AI A ayl Ai Saya Lala aqli) 


(Cii 


“Ya Allah, siapa saja di antara orang mukmin yang kucaci, jadikanlah sebagai sarana 
yang mendekatkan dirinya kepadaMu di hari Kiamat.” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul 
Bari 11/171, Muslim 4/2007, dan kalimatnya: “Jadikanlah sebagai pembersih dan 
rahmat.”) 


113- APABILA MEMUJI TEMANNYA 
Ji Alaa Y daaa Gala Aka SS ISI) : JG 
= Asan) Jaa] AN) LE SI Yg da a GS Ga 
(035 NA 2813 alas OS ul 


Rasulullah adeg His A ka bersabda: “Apabila seseorang harus memuji saudaranya, 
katakanlah: "Aku kira Fulan .. dan Allah-lah yang mengawasi perbuatannya. Dan aku 
tidak akan memuji seseorang dihadapan Allah". Apabila seseorang mengetahui 
hendaklah berkata: "Aku kira begini dan begini'.” (HR. Muslim 4/2296.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


114- BACAAN BILA DIPUJI ORANG 
- 03 yo - - ° o aœ 7 - ° ĝo &- z ° se , ,⁄ Á % 2 & 
s s 
gali Ya Mang ga Las AMAN S agil 
7 o 4 a a Z Ooa © a-o - 
s 
EEI EE) 
Va Allah, semoga Engkau tidak menghukumku karena apa vang mereka katakan. 
Ampunilah aku atas apa vang tidak mereka ketahui. (Dan jadikanlah aku lebih baik 
daripada yang mereka perkirakan]. (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 
761. Isnad hadits tersebut dinvatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Adabul 


Mufrad no. 585. Kalimat dalam kurung tambahan Al-Baihaqi dalam Svu'abul Iman 
4/228 dari jalan lain.) 


115- BACAAN TALBIVAH 
- n oky “° a -Ag -— KAN A -Ay AG 7,80 d 
SU dang daal bf cul Gf bb 2 9 ¿t aqli ful 
e ma “ wa wa 
- ET) 74 - A - 
511 3 vi 5 
i éL 2 Q lali $ 
Aku memenuhi panggilanMu, ya Allah aku memenuhi panggilanMu. Aku memenuhi 
panggilanMu, tiada sekutu bagiMu, aku memenuhi panggilanMu. Sesungguhnya 
pujaan dan nikmat adalah milikMu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagiMu. (HR. 
Al-Bukhari dengan Fathul Bari 3/408, Muslim 2/841) 
116- BERTAKBIR PADA SETIAP DATANG KE RUKUN ASWAD 
- GA o - - ° — L- - o - AN @- 3 4 a 
Lal jana (de Carl alang dale al | ska (aa) Cah 
A- Aa - ma “ a = “ 


blL- 22 


Sa da pita Al) LAN GAN A 


Nabi melakukan tawaf di Baitullah, di atas unta, setiap datang ke rukun aswad (tiang 
Ka'bah yang terdapat hajar aswad), beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang 
dipegangnya dan bertakbir. (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 3/476, maksud 
“sesuatu” adalah tongkat. Lihat Al-Bukhari dengan Fathul Bari 3/472.) 


117- DOA ANTARA RUKUN YAMANI DAN HAJAR ASWAD 
- x aL- Ryo A Y e Ryo -r cat 4 RT +Š 
las Wg Alun b AYI Ag Aia Ga AU Lang 
4 
AN 
“Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan 
jauhkan kami dari siksaan api Neraka.” (HR. Abu Dawud 2/179, Ahmad 3/411 dan 


Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah 7/128. Al-Albani menyatakan, hadits tersebut 
hasan dalam Shahih Abi Dawud 1/354.) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


118- BACAAN KETIKA DI ATAS BUKIT SHAFA DAN MARWAH 


Ketika Nabi dekat dengan bukit Shafa, beliau membaca: 
° z - ma B 
Aa AN) | Las alah adl patas ja 8.9 yal s all Oj 
(Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah termasuk sy'iar agama Allah. Aku 
memulai sa'i dengan apa yang didahulukan oleh Allah.) 


Kemudian beliau mulai dengan naik ke bukit Shafa, hingga beliau melihat Baitullah. 
Lalu menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid dan takbir, serta membaca: 


A0 -— A a A A Al A O0 z g - 
dad Al Silat) AI cdi Gia yh Y pang 201 YI AJI Y)) 
A- 0 f ro - "E 
ig ad ang BN IANG gah LA A JAB għa 
A. ° z - 2? “ Z“ I A. o. - 
(Cay aai ah 9 oA aig 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, Tiada sekutu 
bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. 
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, yang melaksanakan 
janjiNya, membela hambaNya (Muhammad) dan mengalahkan golongan musuh 
sendirian.) 

Kemudian beliau berdoa di antara Shafa dan Marwah. Baliau membacanya tiga kali. 
Di dalam hadits tersebut dikatakan, Nabi juga membaca di Marwah sebagaimana 
beliau membaca di Shafa.” (HR. Muslim 2/888.) 

119- DOA PADA HARI ARAFAH 


Nabi plug A ¿J ¿ze bersabda: Doa yang terbaik (yang mustajab) adalah di hari 
Arafah, dan sebaik-baiknya apa yang aku dan para nabi baca, adalah: 


Ag Laal ANg etad A 41 ja 9 sang 2) 9) 2-1) 9 
KB paga OŠ E 


(Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, Tiada sekutu 
bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu.) (HR. At-Tirmidzi dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/ 184. Al-Albani 
menyatakan, hadits tersebut adalah hasan. Lihat pula Al-Ahaditsush Shahihah lil- 
Albani 4/6.) 


120- KETIKA DI MASV'ARIL HARAM 














http://an-nawawi.blogspot.com 


ALAH Au ala a A Sa $, 
Jal A BN Jia ada (03299 Ada 9 0153 ole É) 
Kon gdl oj Jä giai ša 
Nabi naik unta bernama Al-Qaswa' hingga di Masv'aril Haram, lalu beliau menghadap 
kiblat, berdoa, membaca takbir dan tahlil serta kalimat tauhid. Beliau terus berdoa 


hingga fajar menvingsing. Kemudian beliau berangkat (ke Mina) sebelum matahari 
terbit.' (HR. Muslim 2/891) 


121- BERTAKBIR PADA SETIAP MELEMPAR JUMRAH 


iiny cadi ai SE laad) as dhang (yag Lal LG 


SI Sadi Ing Ae UB ANAD Jila E 
Bli Jk le K9 Wada Akal Bag Cah AAN 
$ man- - w 


MANE Cik Yy ai pag 


Rasulullah auy His ùl la , bertakbir pada setiap melempar tiga Jumrah dengan 
batu kecil, kemudian beliau maju dan berdiri untuk berdoa dengan menghadap kiblat 
dan mengangkat kedua tangannya setelah melempar Jumrah yang pertama dan 
kedua. Adapun untuk Jumrah Aqabah, beliau melempar dan bertakbir, dan beliau 
tidak berdiri di situ, tapi langsung pergi.” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 3/583, 
3/584 dan 3/581. Muslim juga meriwayatkannya.) 


122- BACAAN KETIKA KAGUM TERHADAP SESUATU 
y | fa | - 0 
AN Q . 
“Maha Suci Allah.” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 1/210, 390 dan 414, Muslim 


4/1857.) 
ii b 


“Allah Maha Besar.” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 8/441, lihat pula Shahih At- 
Tirmidzi 2/103, 2/235, dan Musnad Ahmad 5/218) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


123- VANG DILAKUKAN APABILA ADA SESUATU VANG MENGGEMBIRAKAN 


i - TA aa a ale aj å AK 
saku JA Ay yan 9) 6 jal oG dal n al 3 
Lg Dn 4 & 4 0,44 
a 5 Cad at 
big di ali | < 
Nabi Aug dis bl gha apabila ada sesuatu yang menggembirakan atau 
menyenangkan-nya, beliau bersujud, karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci 
dan Maha Tinggi. (HR. Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai, lihat Shahih Ibnu Majah 
1/233 dan Irwa'ul Ghalil 2/226.) 


124- BACAAN DAN PERBUATAN APABILA MERASA SAKIT PADA SUATU 
ANGGOTA BADAN 


Letakkan tanganmu pada tubuhmu yang terasa sakit, dan bacalah: “Bismillaah tiga 
kali, lalu bacalah tujuh kali: 


A a) - A - z A, o - On x Ao 2 
v . kal V 
LAI Sal La yi Ga Aing dal Iss 
(Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan sesuatu yang aku 
jumpai dan yang aku takuti.) (HR. Muslim 4/1728.) 
125- APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGAN MATANYA 
A À ° As - - 9 o A ° o ° ° ° AA - A 
s“ s s 
daaa La Alla ya gh Aadi (ya gi AA a pda sio 1 
A taħ TA 2 A ma e A A o “Q 
Ga Oma) OS PAS ah Al pala) 
Apabila seseorang di antara kamu melihat dari saudaranya, diri atau hartanya yang 
mengherankan, maka hendaklah mendoakan berkah kepadanya. Sesungguhnya 'ain 
(kena mata) itu adalah benar. (HR. Ahmad 4/447, Ibnu Majah dan Malik. Dinyatakan 
shahih oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' 1/212, dan lihat Zadul Ma'ad 4/170, 
tahgig Al-Arnauth) 


126- BACAAN KETIKA TAKUT 
AN g - 
AN YI ANG 


“Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.” (HR. Al-Bukhari dengan Fathul 
Bari 6/181, Muslim 4/2208.) 


127- BACAAN KETIKA MENYEMBELIH KURBAN 


e ad) [A BA AAN A NG pa 














http://an-nawawi.blogspot.com 


“Dengan nama Allah, (aku menyembelih), Allah Maha Besar. Ya Allah! (ternak ini) 
dariMu (nikmat yang Engkau berikan, dan kami sembelih) untukMu. Ya Allah! 
Terimalah kurban ini dariku.” (HR. Muslim 3/1557, Al-Baihaqi 9/287, sedangkan 
kalimat di antara dua kurung, menurut riwayat Al-Baihaqi 9/287. Sedangkan yang 
terakhir, kami ambilkan dari riwayat Muslim.) 


128- BACAAN UNTUK MENOLAK GANGGUAN SYAITAN 
aa Rc. Š aAA - À ° at ë Éi y ¿Z ho 3 
IDÉ Ia a AJ T il o — A 1 24) G age 
Ar | Fr 
Ga Jaa yii Gas Ng Iis GA La yii Oa 
t-m POLA Aug ya Poy 
A TA U 5 Sag Wd E La 22 GAS NAWA) 
38 lAa- - 
ai aa da GAN La ji Dag UAN 
° A ° - 4 
Ú ša Gb Ú b 9) ken US bi ag NGANG 
A - 0 -— 
s 
ka) 
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan 
diterobos oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan 
dan dijadikanNya, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke 
dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya, dari 
kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan-kejahatan yang 
datang (di waktu malam) kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan Yang Maha 
Pengasih.” (HR. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih, Ibnus Sunni no. 637, lihat 
pula Majma'uz Zawa'id 10/127 dan Takhrijuth Thahawiyah lil Arnauth 133.) 
129- ISTIGFAR DAN TAUBAT 
. o 4 o iż- AN 3 aq &° o 4 W: A N 0 A z 
Ada) Gigi ANI AU cal ala) a Jay JB 
2 x° ° z 
(Goa Cena Ca SSI aga) 


Rasulullah a> de àl ¿Le bersabda: “Demi Allah! Sesungguhnya aku minta ampun 
kepada Allah dan bertaubat kepadaNya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” 
(HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/101.) 


Asa Bs AB WI AI Kasi GAN Ugal G)) : J3 
(b ja Kita all 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Rasulullah lg dis Q| ¿Le bersabda: “Wahai manusia! Bertaubatlah kepada Allah, 
sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya seratus kali dalam sehari.” (HR. Muslim 
4/2076.) 


RS) | 43 9 GI Ta akui dua va) : J 
Ta A ls 41 21 ib 5 AR A 
(Gaji 


Rasulullah lg 4s A ska bersabda: “Barangsiapa yang membaca: "Aku minta 
ampun kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Hidup 
dan terus-menerus mengurus makhlukNya.' Maka Allah mengampuninya. Sekalipun 
dia pernah lari dari perang.” (HR. Abu Dawud 2/85, At-Tirmidzi 5/569, Al-Hakim, dan 
menurut pendapatnya hadits di atas adalah shahih. Imam Adz-Dzahabi 
menyetujuinya 1/511, Al-Albani menyatakan hadits tersebut adalah shahih. Lihat 
pula Shahih At-Tirmidzi 3/182, Jami'ul Ushul li ahaditsir Rasul 4/389-390 dengan 
tahgig Al-Arnauth) 


ao Á A 0 A- ya 
JAN HA AB KAN Ca HUI K3 La HAN) : JG 
Gita AN A AR 0 B - 0. a A 
A a) RA ea Sg Si akil SU ASI 
An a. g 
(C åE ladi 
Rasulullah ag de Al ska bersabda: “Keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan 
hambaNya adalah di tengah malam yang terakhir. Apabila kamu mampu tergolong 
orang yang zikir kepada Allah pada saat itu, lakukanlah.” (HR. At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i 1/279 dan Al-Hakim, lihat Shahih At-Tirmidzi 3/183, Jami'ul Ushul dengan 
tahgig Al-Arnauth 4/144.) 

49 8 - Da L ° Ao ° A£ L- — L, 
IIS daku GA dan aa Lali US La GUA) > JB 
- . Š 
(GEN 


Rasulullah My de dl „La bersabda: “Seorang hamba berada dalam keadaan yang 
paling dekat dengan Tuhannya adalah di saat sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah 
doa.' (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i 1/279 dan Al-Hakim, lihat Shahih At-Tirmidzi 
3/183, Jami'ul Ushul dengan tahgig Al-Arnauth 4/144.) 


Aga a A A MS A): 
(G UL 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Rasulullah kuy ds A ka bersabda: "Sesungguhnya hatiku lupa (tidak ingat kepada 
Allah) padahal sesungguhnya aku minta ampun kepadaNya dalam sehari seratus 
kali.” (HR. Muslim 4/2075, Ibnul Atsir berkata: “Maksud Nabi n lupa”, karena beliau 
senantiasa memperbanyak zikir, selalu mendekatkan diri kepadaNya dan waspada. 
Jadi, apabila sebagian waktu yang lewat tidak melakukan dzikir, maka beliau 
menganggapnya dosa. Kemudian beliau cepat-cepat membaca istighfar. Lihat Jami'ul 
Ushul 4/386) 


130- KEUTAMAAN TASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR 
o 4 a ab- mz o2 ° 4 os 2 N a Z“ 2⁄2 O p o z -pa 
dalan Sya dila aya (A dd Al Sa JIĠ Ġa: JB 
o z -a “hh wa $ iq- 4 
JANI a) Ja SG glg ogai 
Nabi alus dle ùl la bersabda: Barangsiapa yang membaca: “Maha Suci Allah dan 


aku memujiNya” dalam sehari seratus kali, maka kesalahannya dihapus sekalipun 
seperti buih air laut.” (HR. Al-Bukhari 7/168, Muslim 4/2071.) 


AYAN) Al 41 pd Y sang an) 9) 4-1) 9 JÚ 2 : JÊG 
AS La yi jah pagi Jk lE għas aa ANG 


M0 o 


SS Una g Cya iij dag ġie) (AS 


Rasulullah aey de Al ka bersabda: “Barang-siapa yang membaca: Laailaaha 
illallaah wahdahu laa syariika lahu lahulmulku walahulhamdu wahuwa 'alaa kulli 
syaiin qadiir, sepuluh kali, maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang 
dari keturunan Ismail.” (HR. Al-Bukhari 7/167, Muslim dengan lafazh yang sama 
4/2071.) 


Ola i EL Gad de ¿Gas oas : 25 
Al lau dd AN) Uun la l) oa 
aha 


Rasulullah aly de dl La bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya 
berat di timbangan (hari Kiamat) dan disenangi oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, 
adalah: Subhaanallaah wabihamdih, subhaanallaahil 'azhiim.” (HR. Al-Bukhari 7/168, 
Muslim 4/2072.) 


ahi YAN YAN Sandyan Gama JAN GN: JÊG 
Wawan) AE Sadha baa (d) Ca i 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Rasulullah Wey Ale Al ula bersabda: “Sungguh, apabila aku membaca: 
'Subhaanallah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar'. Adalah lebih 
senang bagiku dari apa vang disinari oleh matahari terbit.' (HR. Muslim 4/2072) 


° AA 


(Gn GAN as IE Gad o aial Sah) : JÄ 


giia CA Gal eig CAS Aitah iya Ga åa 
baj j iraa Cal al GAA 356 hila usa) : J 


(ha Hadi aie 


Rasulullah plg de ¿Q ¿Le bersabda: “Apakah seseorang di antara kamu tidak 
mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari?” Salah seorang di antara yang 
duduk bertanya: “Bagaimana di antara kita boleh memperoleh seribu kebaikan 
(dalam sehari)?” Rasul bersabda: “Hendaklah dia membaca seratus tasbih, maka 
ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekannya dihapus.” (HR. Muslim 
4/2073.) 


# Wa 2 aé A ° z - Ona y fb “Ú ° À - Owl 
A AS al a $ ¿oa 5 AN) (Gua JU (ya 
dai 
e ` 
'Barangsiapa yang membaca: Subhaanallaahi `azhiim wabihamdih, maka ditanam 
untuknya sebatang pohon kurma di Surga.” (HR. At-Tirmidzi 5/511, Al-Hakim 1/501. 


Menurut pendapatnya, hadits tersebut shahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya. 
Lihat pula Shahihul Jami' 5/531 dan Shahih At-Tirmidzi 3/160.) 


0 LX e A - -as ow - o ` “° - ka 
IS Uya HS JS Ela II pad Ka AI IS U) : J 
“ “° 7 ° - U a - - 3 Á. ng 
Yg Isa Y JA)) JG Aa Jago Ga ESA (SS 

y Ep mia 

(L 9) 838 
Rasulullah Muy de dl La bersabda: “Wahai Abdullah bin Qais! Maukah kamu aku 
tunjukkan perbendaharaan Surga?” “Aku berkata: “Aku mau, wahai Rasulullah!” 


Rasul berkata: “Bacalah: Laa haula walaa quwwata illaa billaah.” (HR. Al-Bukhari 
dengan Fathul Bari 11/213 dan Muslim 4/2076.) 


AH Sandy cah) Ga sa) AN ad) alibi Gal: JUs 
lx oU A yaan 9 yak] ANG ca) A 9 














http://an-nawawi.blogspot.com 


Rasulullah ag de Al ska bersabda: “Perkataan yang paling disenangi oleh Allah 
adalah empat: Subhaanallaah, Alhamdulillaah, Laa ilaaha illallaah dan Allaahu akbar. 
Tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana di antara kalimat tersebut.” (HR. 
Muslim 3/1685.) 


ATI USE lake OA AI Tea ca cai G 
Ga Bian ż $ biz 401 E 
Yg J s> Y Gadah) Ç — Äl Sa | yank < Ali Laag 
— 5 o 


° s 


Ag er IS LAI aglli Ja 


Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Plug ale àl ba , lalu berkata: “Ajari 
aku dzikir untuk aku baca!" Rasulullah lg dis dl „la bersabda: "Katakanlah: Tidak 
ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. 
Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha Suci Allah, Tuhan 
sekalian alam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia 
lagi Maha Bijaksana.” Orang Badui itu berkata: "Kalimat itu untuk Tuhanku, mana 
yang untukku?’ Rasul bersabda: ‘Katakanlah: Ya Allah! Ampunilah aku, belas 
kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki kepadaku.” (HR. 
Muslim 4/2072. Abu Dawud menambah: Ketika orang Arab Badui berpaling, Nabi n 
bersabda: “Sungguh dia telah memenuhi kebaikan pada kedua tangannya”. 1/220) 


sn ii yah ad BOL Gad) Aak alah NA) JAN GA 
A Ag gkang a) JEN agil EL eTe 


o A o f 


Ag 


Seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi n mengajarinya shalat, kemudian beliau 
memerintahkan agar berdoa dengan kalimat ini: Ya Allah, ampunilah aku, belas 
kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, melindungi (dari apa yang tidak 
kuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku." (HR. Muslim 4/2073, menurut riwayatnya 
ada keterangan: Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukupi dunia 
dan akhiratmu) 


AN) WI ANY SM ad] AB Yadi pls ai) Jad iy 


Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca: Alhamdulillaah. Sedang zikir yang 
terbaik adalah: Laa Ilaaha Illallaah.” (HR. At-Tirmidzi 5/462, Ibnu Majah 2/1249, Al- 
Hakim 1/503. Menurut Al-Hakim, hadits tersebut adalah shahih. Imam Adz-Dzahabi 
menyetujuinya, Lihat pula Shahihul Jami' 1/362) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


SI ASI Yg AU Yai g cl ISI selada SG 


ANG I E Iy Jya Ty aa a 


Kalimat-kalimat yang baik adalah: “Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha 
illallaah, wallaahu akbar, walaa haula walaa quwwata illaa billaah.” (HR. Ahmad no. 
513 menurut penertiban Ahmad Syakir, sanadnya shahih, lihat Majma'uz Zawa'id 
1/297, Ibnu Hajar mencantumkannya di Bulughul Maram dari riwayat Abu Sa'id 
kepada An-Nasa'i. Ibnu Hajar berkata: “Hadits tersebut adalah shahih menurut 
pendapat Ibnu Hibban dan Al-Hakim.) 


131- BAGAIMANA CARA NABI S.A.W MEMBACA TASBIH 


- 00 4 Iyo Ú $ A og- ZK A o y °“ ° z 
Petani) Mang (aal) Sal JO jab (ANI 8 OS 
ae 
©. o- Aa 


Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Aku melihat Rasulullah menghitung bacaan 
tasbih (dengan jari-jari) tangan kanannya.” (HR. Abu Dawud dengan lafazh yang 
sama 2/81, At-Tirmidzi 5/521, dan lihat Shahihul Jami’ 4/271, no. 4865) 


132- BEBERAPA ADAB DAN KEBAIKAN 
O s SU Sa aipa gi- Jal) ia GAS 131 
JA ya AS CAN NANG ia AS ¿Uki 
Clans! CA Sail ari L90831 —1 9] 1 8121. ¿aa gia 


A a Kg SAN AKG Ng lg Wa UU gib $ 


Ul pia Gl la cl pa LSN KATA Ta 
Kata Ngka Ui 


Apabila kegelapan malam telah tiba -atau kamu masuk di waktu malam-, maka 
tahanlah anak-anakmu, sesungguhnya syaitan pada saat itu bertebaran. Apabila 
malam telah terlewati sesaat, maka lepaskan mereka, tapi tutuplah pintu dan sebut 
nama Allah (baca: Bismillaahir rahmaanir rahiim). Sesungguhnya syaitan tidak 
membuka pintu yang tertutup, ikatlah gerabamu (tempat air dari kulit) dan sebutlah 
nama Allah. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama Allah, sekalipun dengan 
melintangkan sesuatu diatasnya, dan padamkan lampu-lampumu.” (HR. Al-Bukhari 
dengan Fathul Bari 10/88, Muslim 3/1595) 














http://an-nawawi.blogspot.com 


A 0 X“ YON A UN 4 A z e ofk- aa ° 
SSA U coat Alinda D goal ALI Ogan ¿À aS1 GAS 51 
Z x2 4 Š gha -0 Gie -4 
(YA) (ass AMI 833 ANI a gal 9 Al 
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan Yang 
baik, Iaitu bagi orang Yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan 


baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak 
(dalam masa susah dan senang). (al-Ahzaab 33: 21) 


Rasulullah adeng dis Q Le bersabda (maksudnya): 


'Barangsiapa yang beramal dengan amalan selain dari cara kita, maka ianya 
tertolak.” (Hadis Riwayat Muslim, no: 1718) 








